Bab 1-5 
Bab 1: 7 Bulan Hamil 


Tubuhnya terbakar dengan panas sekuat lava vulkanik, dan 
satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, adalah pria di 
depannya ...... 


Dia berpegangan erat pada kulit seperti marmer yang 
dingin, nalurinya untuk bertahan hidup akhirnya 
membuatnya menyerah semua ....... 


Rasa sakit disertai dengan kesenangan yang perlahan-lahan 
naik sedikit demi sedikit, seperti layar kembang api yang 
melintas di benaknya, membuatnya merasa seperti dia 
adalah satu-satunya perahu di lautan api....... 


Bangkit, lalu tenggelam, sulit baginya untuk membebaskan 
dirinya sendiri-- 


"Hei, bangun ....... disini dingin, jangan masuk angin--" 


Tekanan di bahunya menyebabkan Ning Xi bangun tiba-tiba: 
tatapan bingungnya bertemu dengan mata perawat yang 
prihatin.Dalam sekejap, hati nuraninya yang bersalah 
membuat wajahnya memerah, dia berharap bisa merangkak 
ke dalam lubang saat dia menghindari tatapan perawat 
karena malu. 


Sial, meskipun sudah lama sekali setelah satu malam mabuk 
itu, malam yang panas dengan Su Yan terus muncul dalam 
mimpinya dari waktu ke waktu. 


Berkat mabuk sampai pingsan, dia tidak memiliki banyak 
memori malam itu, kalau tidak dia tidak akan tahu 
bagaimana menghadapi Yan-gege. 


Perawat melihat bahwa dia akhirnya terbangun, dan 
menyerahkan kertas di tangannya kepadanya: "Anda lupa 
mengambil hasil kesehatan kehamilan Anda, Dr Zhang ingin 
Anda datang lagi minggu depan!" 


Ning Xi menerima laporan itu, tersenyum manis, dan 
dengan hati-hati meletakkan kertas-kertas itu di dompetnya 
sendiri. 


Su Yan masih belajar di luar negeri, dia akan kembali malam 
ini. Memikirkan pertemuan malam ini, Ning Xi tanpa sadar 
tegang. 


Karena daerah tempat Su Yan terlalu sulit diakses, hanya 
sampai anak itu berusia lebih dari 7 bulan dia akhirnya 
menghubunginya. 


Memikirkan keterkejutan yang dialami Su Yan ketika dia 
tahu dia hamil, Ning Xi sedikit gugup. 


Apakah itu karena dia sangat sensitif karena kehamilan? 
Ning Xi merasa bahwa Su Yan tidak bahagia seperti dia 
tentang ini. 


Dokter meyakinkannya dengan mengatakan bahwa laki-laki 
selalu seperti itu dengan anak pertama mereka, mental 
mereka akan membutuhkan waktu untuk berubah! 


Tapi ...... tidak mungkin itu, bahkan mengenai pernikahan, 
dia harus menjadi orang yang berbicara? 


Matahari membakar cerah di langit ketika dia keluar dari 
rumah sakit. 


Ning Xi berjuang untuk menopang pinggangnya, tepat 
ketika dia akan menurunkan taksi, sebuah mobil sport 
merah menyilaukan bergegas ke arahnya. 


Jantung Ning Xi berdebar, dan dia mundur beberapa 
langkah ke belakang. 


Hanya untuk mendengar suara melengking dari rem, ketika 
mobil sport merah itu hanya menyapu tepi pakaiannya, 
sebelum berhenti tiba-tiba. 


Hati Ning Xi hampir berhenti: Setelah perlahan-lahan 
mendapatkan kembali pijakannya, dia melihat seorang 
wanita, mengenakan gaun merah memeluk tubuh, 
melemparkan rambutnya yang bergelombang ketika dia 
turun dari mobil. 


"Ning Xueluo, apakah kamu gila?" 


Ning Xueluo menatapnya, tertawa dengan makna yang 
dalam. Dengan tangan bersilang, seolah berjalan di atas 
catwalk, dia bergoyang saat dia berjalan sampai dia berdiri 
di depan Ning Xi. Menggunakan keuntungan dari sepatu 
hak tingginya, dia dengan angkuh memandangi Ning Xi 
yang besar dan perutnya buncit: "Apa? Takut aku akan 
membunuh bajingan itu di perutmu? " 


Ning Xi tanpa sadar melindungi perutnya, mengambil 
langkah mundur, dia memandangnya dengan waspada: 
"Ning Xueluo! Jangan terlalu jauh! " 


Meskipun tahu bahwa Ning Xueluo selalu berselisih 
dengannya, Ning Xi tidak berpikir bahwa dia bisa 
mengucapkan kata-kata jahat seperti itu. 


"Terlalu jauh? Kaulah yang terlalu jauh!Setelah mabuk dan 
melakukannya dengan beberapa pria liar dan hamil, 
kemudian mencoba menjadikan Su Yan menjadi ayah, tsk 
tsk ...... Ning Xi, kau tidak tahu malu! " 


Ning Xi membeku, "Omong kosong apa yang kamu 
katakan?" 


"Hei, jangan bilang kau benar-benar percaya bahwa pria 
yang tidur denganmu malam itu, adalah Su Yan?" Ning 
Xueluo tertawa sebelum bersandar: "Mengatakan bahwa 
Anda tumbuh dengan Su Yan sejak Anda masih anak-anak 
dengan setiap kalimat lainnya, mengatakan bahwa Anda 
adalah kekasih masa kecil, dan Anda bahkan tidak tahu 
seperti apa sosoknya?" 


Ning Xi menjadi lebih pucat saat dia mendengarkan, 
meskipun berdiri di bawah sinar matahari yang intens, 
seluruh tubuhnya terasa dingin. 


Ya, pria dari malam itu ...... 


Dia hanya berpikir ...... Su Yan lebih bugar dari yang dia 
bayangkan setelah tumbuh dewasa. 


Sekarang dengan pengingat jahat Ning Xueluo, dia 
kemudian tiba-tiba teringat bahwa, selain tubuh, pria dari 
malam itu memang sangat berbeda dari Su Yan....... 


Catatan TL: 


-gege () - Istilah kasih sayang dari seorang gadis, 
untuk seorang pria yang lebih tua dia memiliki minat 
romantis. Dia sangat jelas berusaha untuk dekat 
dengan seorang pria jika dia menggunakan ini di 
depannya. Bisa juga disingkat menjadi '-ge'. Arti 
literalnya adalah 'kakak laki-laki'. Pikirkan 'oppa' 
dalam bahasa Korea.Kehalusannya sulit untuk 
diterjemahkan, jadi aku akan pergi dalam bentuk 
aslinya. 


Bab 2: Bajingan Orang Asing 


"Aku akan memberitahumu langsung! Malam itu Anda 
minum anggur yang saya tambahkan sedikit, dan karena 
niat baik, saya menemukan dua pria berotot untuk Anda 
sehingga Anda dapat sepenuhnya memuaskan keinginan 
Anda. Siapa yang tahu bahwa Anda akan begitu tidak 
masuk akal? Anda benar-benar memasuki kamar pria liar, 
dan bahkan tanpa basa-basi ...... "Nada Ning Xueluo penuh 
dengan jijik:" Yan-gege terlalu baik hati, dia takut Anda 
tidak akan bisa menerima kebenaran, jadi dia berkata 
bahwa itu dia malam itu! " 


"Kamu ...... " Ning Xi gemetar karena marah, mendengarkan 
sampai di sini, dia tidak bisa lagi menahan dan meraih 
pergelangan tangan Ning Xueluo. "Mengapa kamu 
melakukan itu padaku? Mengapa! Apakah kamu tidak cukup 
menyakitiku? " 


Ning Xueluo mengangkat alisnya dengan marah pada 
awalnya, dan hendak mendorong Ning Xi, tapi dia melihat 
Su Yan berdiri di belakang Ning Xi. Dia segera melembutkan 
suaranya, memamerkan ekspresi lembut dan menyedihkan: 
"Kakak perempuan, saya tahu saya salah. Jika Anda ingin 
mengalahkan dan memarahi seseorang, maka lakukan itu 
terhadap saya, jangan salahkan Yan-gege ... " 


Ning Xi membeku, dan di detik berikutnya, dia melihat Ning 
Xueluo tiba-tiba jatuh ke tanah, pose itu ... seolah-olah dia 
mendorongnya. 


"Ning Xi! Apa yang kamu lakukan-- "Suara memarahi 
terdengar dari belakangnya. 


Ning Xi berubah kaget, dan melihat Su Yan dengan ekspresi 
dingin. 


Su Yan melewatinya, dan mendukung Ning Xueluo: "Xueluo, 
kamu baik-baik saja?" 


Ning Xueluo secara praktis menggantung seluruh tubuhnya 
pada Su Yan: "Yan-gege, aku tidak melakukannya dengan 
sengaja, aku tahu aku yang salah ... aku yang harus minta 
maaf kepada kakak karena menyebabkan semua ini....... s 


"Sudah cukup, aku akan menyelesaikan semuanya!" Su Yan 
menepuk pundak Ning Xueluo, membiarkannya memasuki 
mobil: "Saya akan menjelaskan semuanya kepada Ning Xi." 


Pikiran Ning Xi benar-benar kosong, dia menyaksikan Su Yan 
berjalan ke arahnya, dan menyaksikan mulutnya membuka 
dan menutup. 


Dia berbicara lama sekali. 


Dia berbicara tentang waktu mereka bersama sebagai 
kekasih masa kecil, tentang perjuangannya ketika dia jatuh 
cinta pada Ning Xueluo, tentang kemarahannya ketika dia 
mengetahui bahwa Ning Xueluo telah berkomplot 
melawannya, tentang keterkejutan dan rasa bersalahnya 
ketika dia mengetahui bahwa Ning Xi adalah hamil ...... Dia 
berbicara tentang bagaimana dia menerima permintaan 
maaf Ning Xueluo....... 


Akhirnya, dia berkata: "Ning Xi, aku minta maaf, aku tidak 
bisa menikahimu. Itu bukan karena masalah malam itu atau 
anak ini, tapi itu karena aku tidak bisa mengecewakan 
Xueluo, dan aku tidak ingin menipu diriku sendiri dan 
perasaanku. " 


Beberapa bulan ini, dia membawa Ning Xueluo ke luar 
negeri, dan setelah bergaul siang dan malam, bahkan lebih 
sulit untuk berpisah. Meskipun dia telah mengakui bahwa 
dia adalah orang yang memiliki hubungan dengan Ning Xi 


malam itu demi menutupi rasa sakitnya, dalam hatinya, dia 
sudah memilih Ning Xueluo. 


Jadi setelah mengetahui bahwa Ning Xi sedang hamil, dia 
tidak tahan lagi dan segera pergi ke keluarga Ning untuk 
menjelaskan semuanya kepada orang tua mereka, dan 
untuk mengungkapkan kebenaran kepada Ning Xi. 


"Lalu ...... Su Yan ...... Anda tahu selama ini bahwa Ning 
Xueluo yang membius saya untuk merusak kepolosan saya? 
Demi melindunginya, Anda memberi tahu saya bahwa itu 
Anda malam itu? " Ning Xi yang akhirnya memulihkan 
suaranya, memandang Su Yan yang sejuk dan tenang seolah 
jiwanya telah melarikan diri dari tubuhnya. 


"Ning Xi, Xueluo tidak melakukannya dengan sengaja, dia 
masih muda, dan impulsif ...... 


"Lalu bagaimana dengan aku?" Ning Xi mengangkat 
kepalanya untuk melihat Su Yan, wajah penuh keputus- 
asaan: "Apakah Anda pernah memikirkan saya, bahkan 
tidak sedikit?" 


Su Yan tidak berbicara, dan setelah beberapa saat, dia 
mengulurkan tangan ke Ning Xi: "Matahari terlalu cerah di 
sini, mari kita pulang dulu ....... i 


"jangan sentuh aku--" Ning Xi mendorong tangan Su Yan, 
dan tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. 


Hidup sampai sekarang, Ning Xi merasa hidupnya seperti 
lelucon. 


Untuk tinggal di kota yang sama dengan Su Yan, ia telah 
mengerahkan seluruh kekuatannya di ruang kerjanya agar 
bisa masuk ke Universitas B. 


Untuk menyenangkan Su Yan, dia telah memberikan 
mimpinya akting. 


Untuk mencocokkan latar belakang asuhan dan 
keluarganya, dia telah meninggalkan orang tua angkatnya 
untuk kembali ke keluarga Ning, dengan kikuk berusaha 
untuk menyenangkan orang-orang yang disebut tokoh- 
tokoh terhormat itu ....... 


Pada akhirnya, apa yang diterimanya sebagai balasan 
adalah satu kalimat: "Saya tidak bisa mengecewakan 
Xueluo." 


Ning Xueluo, telah mencuri tidak hanya identitasnya, dan 
orang tua kandungnya, tetapi sekarang ....... dia bahkan 
telah mencuri kekasihnya! 


Ning Xueluo masih muda, sehingga kesalahannya bisa 
dimaafkan? 


Lalu-- siapa yang akan bertanggung jawab atas hidupnya? 


Dia bahkan -- dia bahkan tidak tahu siapa pria dari malam 
itu! 


Ning Xi menutupi wajahnya: Dengan tubuh gemetar, dia 
sudah dalam keputusasaan. 


Su Yan menyaksikan Ning Xi berjalan menuju jalan tanpa 
pikir panjang, seolah-olah sedang kesurupan. Dia 
membuang rokok yang dipegangnya di antara jari-jarinya, 
dan hendak mengejarnya, tetapi ditahan oleh Ning Xueluo, 
yang memegang lengan bajunya dari belakang: "Yan-gege, 
ke mana Anda akan pergi?" 


Dan dalam sekejap Su Yan ragu-ragu, suara keras terdengar. 
Ning Xi, yang telah berjalan di persimpangan zebra, 


terlempar ke udara, mendarat dengan keras di tanah. 
"Tolong-- tolong-- Seorang wanita hamil dipukul--" 


Dalam cahaya yang menyilaukan, Ning Xi melihat gemetar 
dan dua wajah yang membuatnya mual. Rasa sakit kram 
yang berasal dari perutnya menyebabkan dia kehilangan 
kesadaran sedikit demi sedikit.Dia hanya mengedipkan 
matanya sekali, dan darah segar di dahinya mengalir ke 
matanya ... Dunia jatuh ke dalam kegelapan ... 


Bab 3: Bocah Kecil di Bar 
Lima tahun kemudian. 
Di bar Eton, di koridor di lantai paling atas yang kosong. 


Ning Xi minum sepanjang malam untuk menemani 
beberapa investor. Dengan sakit kepala yang membelah, dia 
ingin menemukan tempat yang bersih dan tenang untuk 
menenangkan diri, tetapi dia tidak mengira Chang Li akan 
mengikutinya. Dia hanya bisa mengumpulkan semangatnya 
untuk menghadapinya, Sister Chang, apakah ada sesuatu 
yang ingin Anda katakan? 


"Ning Xi, izinkan saya bertanya, apakah Anda mendaftar 
untuk mengikuti audisi untuk pemeran utama wanita di 
Land Under Heaven ?" 


"Ya kenapa?" 


"Kamu tidak diizinkan pergi besok!"Meskipun Chang Li 
adalah manajernya, dia menghentikannya dari audisi untuk 
peran ini yang semua perusahaan hiburan besar 
berdesakan. 


Ning Xi sama sekali tidak terkejut dengan ini, dan hanya 
mengangkat alisnya dan bertanya: "Alasan?" 


Kamu pergi di belakangku dan bertindak sendiri, dan kamu 
masih berani bertanya padaku untuk alasan apa? Tidakkah 
Anda tahu bahwa perusahaan telah mengatur agar Ning 
Xueluo ikut audisi? " 


"Ini sepertinya tidak bertentangan dengan pengaturan 
perusahaan." Ning Xi tersenyum tipis padanya, "Ning 
Xueluo membuatmu datang mencari saya? Jangan bilang 
dia takut aku, seorang aktris kecil yang namanya bahkan 
tidak dikenal, akan merebut perannya? " 


Kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk merebut 
peran Xueluo? Kamu masih berbicara dalam mimpimu! 
Biarkan saya memberitahu Anda, jangan sia-siakan usaha 
Anda. Keluarga Ning telah menginvestasikan 30 juta ke film 
ini, Xueluo sudah duduk dengan aman dalam peran ini! 


"Lalu mengapa kamu begitu cemas?" 


"Karena kau  artisku, kau harus mendengarkan 
pengaturanku!" Chang Li berkata seolah itu memang 
seharusnya. 


"Heh, jadi kakak Chang masih tahu bahwa aku seorang 
seniman di bawahmu." 


"Ning Xi, saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan 
Anda, karena Anda menolak untuk patuh, jangan salahkan 
saya karena terpaksa memaksa!" 


Saat dia selesai berbicara, Ning Xi merasakan pukulan kuat 
dari belakang.Terperangkap lengah, dia didorong ke gudang 
di sudut, dan teleponnya juga diambil. 


Dengan keras, pintu itu tertutup rapat. 
Langkah kaki di luar pintu perlahan melayang pergi. 


Mengetahui bahwa berteriak itu tidak berguna, Ning Xi 
tetap diam. Bersandar di pintu, dia meluncur ke lantai 
dengan ekspresi acuh tak acuh. 


Ketika dia pertama kali memasuki perusahaan, Ning Xueluo 
masih bisa menahan diri, dan hanya membuat Chang Li 
mengatur peran penjahat paling banyak baginya.Namun, 
dia semakin berani dan mulai melangkah terlalu jauh. Dia 
bahkan bisa membuang taktik level rendah seperti itu 


Jika dia gagal mendapatkan peran kali ini, maka dia harus 
menemukan cara untuk meninggalkan Starlight 
Entertainment 


Di tengah pikirannya yang berantakan, sebuah suara kecil 
melintas di telinganya. 


Apakah ada tikus? 


Ning Xi mengikuti arah suara dan melihat ke atas - dan 
tertegun. 


Dia melihat seorang anak kecil di belakang setumpuk kotak 


Pria kecil itu tampaknya berusia sekitar empat atau lima 
tahun: dia tampak seperti potongan batu giok yang diukir 
halus, putih, lembut, seperti roti kecil. Dia saat ini menggigil 
dan bersembunyi di sudut, matanya yang gelap dipenuhi 
dengan tindakan pencegahan dan kewaspadaan. 


Eh, kenapa ada anak di gudang bar? 


Seharusnya tidak ada pelanggan yang begitu gila untuk 
membawa anak mereka ke bar, kan? 


Hei, roti kecil, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk ke 
dalam sini?" 


"Apakah kamu menyelinap masuk?" 
"Apakah kamu juga dikurung di sini oleh seseorang?" 
"Apakah kamu makan permen?" 


Setelah menanyainya setengah hari, anak itu tetap diam, 
tetapi mulai bergetar lebih, seolah-olah dia adalah binatang 
kecil yang ketakutan. 


Akhirnya, Ning Xi tidak repot-repot terus berbicara, toh itu 
tidak ada hubungannya dengan dia. 


Keduanya, dewasa dan anak-anak, masing-masing dengan 
damai menempati sudut. 


Pada saat ini, bola lampu di atas mereka menyala terang, 
lalu pergi. 


Dalam kegelapan, Ning Xi samar-samar mendengar suara 
gemeletuk. Setelah mendengarkan dengan cermat sebentar, 
dia menyadari bahwa itu mirip dengan suara gigi yang 
berceloteh. 


Ning Xi tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dan berbalik ke 
arah roti kecil itu untuk berkata, "Takut gelap?" 


Suara berceloteh berhenti sejenak, sebelum menambah 
volume. 


Oh, bagaimana dia begitu pengecut? 


Ning Xi menepuk pantatnya dan berdiri, lalu berjalan ke 
arah si kecil ...... 


Bab 4: Menyimpan Little Bun 


Sanggul kecil itu begitu takut padanya sehingga wajahnya 
menjadi pucat. 


Namun, Ning Xi hanya duduk di sebelah roti kecil dan tidak 
melakukan apa-apa, segera menutup matanya dan pergi 
tidur. 


Dia didorong oleh Chang Li untuk menemani orang-orang 
minum sepanjang malam, dia sakit kepala yang 
menyilaukan sekarang. 


Ketika Ning Xi akhirnya terbangun setelah beberapa saat, 
dia merasa sisi kakinya hangat. Menurunkan kepalanya, dia 
bisa melihat bahwa pada suatu titik, roti kecil itu meringkuk 
ke sisi kakinya, dan tangan kecilnya bahkan memegang ke 
sudut bajunya. 


Ning Xi tidak bisa menahan tawa. 


Sebelumnya, ketika dia masih di pedesaan, dia memiliki 
seekor kucing. Terutama pengecut dan takut pada orang, 
dan akan lari jika melihat orang. Namun, selama Anda tidak 
menyadarinya, ia akan lengah dan merasa Anda bukan 
ancaman. Setelah itu terjadi, itu akan menyelinap ke sisi 
Anda dengan sendirinya, bahkan naik ke pangkuan Anda 
untuk tidur. 


Sanggul kecil itu sepertinya telah merasakan tatapannya, 
wajah kecilnya sedikit memerah, tapi kali ini, tidak ada lagi 
kepanikan di matanya. Sebaliknya, matanya yang besar 
dipenuhi dengan rasa ingin tahu. 


Dia benar-benar seperti kucing peliharaan, bahkan matanya 
pun sama. 


Bibir Ning Xi melengkung, tangannya gatal untuk 
membelainya: dia menyerah pada penolakan dan 
mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil mungil 
yang menggemaskan itu. 


Dengan satu sentuhan itu, wajahnya segera berubah. 
Kenapa dahinya begitu panas! 
"Kamu sedang demam?" 


Chang Li akan mengurungnya sampai audisi selesai besok, 
setidaknya. 


Jika anak terus membakar selama itu, itu akan terlalu 
berbahaya. 


Sementara menjadi cemas dari waktu ke waktu, dia 
menemukan sesuatu yang tidak beres. Bola lampu telah 
meledak, mengapa masih ada cahaya di ruangan itu? 


Mengangkat kepalanya, dia melihat ada lampu langit-langit 
kecil, dan cahaya jatuh dari jendela kecil itu. 


Ning Xi melihat-lihat gudang, dan akhirnya memindahkan 
tangga. 


"Roti kecil, kemarilah, aku akan membantumu keluar!" 


Pria kecil itu akhirnya menunjukkan respons terhadap kata- 
katanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan 
tatapan tegas. 


Ning Xi mengerti artinya, tetapi tersenyum dan mencubit 
pipinya, "Kamu cukup setia, kamu ingin menderita bersama 


dengan saya?Naik, jendela ini terlalu kecil, saya tidak bisa 
keluar. Jika Anda keluar dulu, Anda dapat menemukan 
seseorang untuk datang menyelamatkan saya. " 


Melihat bahwa si kecil masih ragu-ragu, Ning Xi 
menggendongnya dan menempatkannya di tangga, "Cepat, 
jika Anda seorang pria, maka jangan ragu. Aku akan 
melindungimu dari bawah! 


Setelah akhirnya mengirim anak itu keluar dengan banyak 
kesulitan, Ning Xi merasakan gelombang pusing. Dia 
kehilangan kendali kakinya, dan jatuh dari tangga dalam 
satu gerakan 


Dari tepi jendela, roti kecil itu melihat pemandangan ini, 
dan kepanikan muncul di wajah kecil yang sebelumnya 
kusam dan tak bernyawa. 


Ning Xi berpegang pada bagian terakhir dari kekuatannya 
dan mengatakan satu kata, "Pergilah ...... : 


Di bawah cahaya bintang-bintang, wajah wanita itu pucat 
dan rapuh, tetapi itu tidak mengaburkan kecantikannya 
yang mengejutkan. Terutama sepasang mata yang basah 
dan lincah, yang seperti laut yang dipenuhi bintang-bintang 
yang tak ada habisnya. 


Dia bukan lagi gadis desa yang cuek dan bebek yang jelek. 
Namun, apa gunanya itu sekarang? 


Ning Xi tersenyum pahit, sebelum dia membalas dendam, 
dia akan jatuh ke kematiannya di sini ... 


Namun, sebelum meninggal, setidaknya dia telah 
melakukan perbuatan baik dalam menyelamatkan roti kecil 
itu. 


Jika anaknya belum mati saat itu, dia mungkin akan sekitar 
usia ini ....... 


Setelah kecelakaan mobil lima tahun yang lalu, karena 
malu, keluarga Ning telah mengirimnya ke sebuah 
universitas yang berspesialisasi dalam menerima anak-anak 
bandel dari elit di Amerika, meninggalkannya untuk 
mengurus dirinya sendiri. 


Dia mengundurkan diri dari universitas itu dan mendaftar 
kembali ke University of South California, hampir menjadi 
gila dalam mengejar semua jenis pengetahuan. 


Karena dia ingin mengalahkan Ning Xueluo, dan mengambil 
kembali semua miliknya! 


Yang terpenting, akting adalah impian terbesar dalam 
hidupnya. 


Setelah kembali ke tanah airnya, menggunakan wajah ini 
dan fondasi yang kuat untuk keterampilan akting, ia 
ditemukan oleh Chang Li, dan berhasil memasuki 
perusahaan industri terbesar, Starlight Entertainment. 


Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah sejak saat 
itu, tetapi Ning Xueluo mengikutinya ke Starlight, dan 
melalui menyuap Chang Li, menekannya dari segala arah 


Bab 5: Kami Menemukan Tuan Muda Kecil 


Pada saat yang sama, di ruang penerimaan Eton Bar, 
suasananya terasa berat. 


Bos bar, manajer, keamanan, dan semua staf terkait berdiri 
dalam barisan dengan gentar. Mereka semua memiliki 


ekspresi yang menunjukkan bahwa bencana akan menimpa 
mereka. 


Karena pangeran kecil Lu Corporation, putra Lu Tingxiao 
yang berharga, telah hilang di bar mereka. 


Di sofa, wajah Lu Tingxiao dingin seperti biasa: tidak sedikit 
pun perasaan ekstra terlihat di patung es itu. Namun, 
tekanan dari atasan menekan setiap orang yang hadir, 
menyebabkan kaki mereka melunak dan keringat mereka 
turun seperti hujan. Tidak ada yang berani mengucapkan 
sepatah kata pun. 


Seorang pria muda berlutut di samping kakinya, muka 
penuh air mata dan ingus, Saudaraku, maafkan aku! Itu 
semua salah ku! Seharusnya aku tidak membawa Little 
Treasure ke bar! Jika sesuatu terjadi pada Little Treasure, 
maka saya tidak akan hidup lebih lama lagi! " 


Saat dia selesai berbicara, sebuah tendangan dilemparkan 
ke dadanya. 


Suara patah tulang membuat kulit kepal mereka geli, semua 
orang yang hadir bergetar sedikit. 


Lu Jingli mencengkeram dadanya dan batuk keras untuk 
sementara waktu, sebelum segera merangkak kembali dan 
berlutut dengan punggung lurus lagi. 


Orang tua mereka masih di luar negeri pada hari libur, dan 
belum mendengar bahwa Harta Karun Kecil hilang. Jika 
mereka mencari tahu, maka itu tidak akan diselesaikan 
dengan tendangan sederhana dari kakaknya, dia bahkan 
bisa dikuliti hidup-hidup. 


Hati Lu Jingli saat ini seperti abu mati: benar-benar malu. 
Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu ruang tamu. 


Bos, yang paling dekat dengan pintu, membukanya. Melihat 
bahwa tidak ada seorang pun di pintu, dia masih bertanya- 
tanya tentang hal itu ketika dia menundukkan kepalanya, 
dan tertegun: Sedikit . Tuan muda kecil !!! 


Harta Karun Kecil ? Surga! Sedikit harta! Bayi berharga 
Paman Kedua! Kemana kamu lari? Lu Jingli merangkak dari 
tanah untuk memeluk pria kecil itu dengan erat, dia begitu 
emosional sehingga dia menangis. 


Semua orang di ruangan itu memiliki ekspresi selamat dari 
kematian. 


Lu Tingxiao berjalan beberapa langkah ke pintu, lalu meraih 
kerah Lu Jingli untuk membuangnya. Dia berjongkok di 
depan putranya, "Apa yang terjadi?" 


Setelah akhirnya keluar dari cengkeraman paman keduanya, 
Little Treasure meraih ke tangan Lu Tingxiao, dengan cemas 
berusaha menariknya keluar. 


Ketika Lu Tingxiao semakin dekat dengan putranya, ia 
mencium aroma alkohol yang kuat dari tubuhnya. Ada juga 
aroma wewangian yang halus, bukan aroma parfum yang 
menyengat, tetapi lebih seperti bunga yang mekar di 
gletser. Aroma harum itu tak asing lagi baginya, sampai- 
sampai jantungnya berdetak sesaat. 


Melihat Lu Tingxiao tidak bergerak, Little Treasure menunjuk 
ke arah tertentu, dengan cemas membuat suara 'huh huh' 
serak dari tenggorokannya. 


Lu Tingxiao mengambil putranya, dan langsung menuju ke 
arah yang ditunjuk oleh putranya. 


Orang-orang di belakangnya, termasuk Lu Jingli, melihat ada 
sesuatu yang naik dan bertukar pandangan sebelum 


mengikuti. 


Lima menit kemudian, sekelompok orang berhenti di depan 
gudang di lantai paling atas. 


Little Treasure memutar tubuhnya dan jatuh dari tubuh 
ayahnya, dan mengetuk pintu gudang dengan sekuat 
tenaga, tampak sangat cemas. 


"Harta Kecil, apa yang terjadi? Ada apa di dalam? Lu Jingli 
bingung. 


Lu Tingxiao memerintahkan tanpa ekspresi: "Buka 
pintunya." 


"Ya ya ya!" Bos bar menganggukkan kepalanya, lalu berbalik 
untuk memarahi manajer wanita di sisinya, Manajer Ye, apa 
yang kamu tunggu? Buka pintunya dengan cepat! Di mana 
kuncinya? " 


"Ah... O-Buka pintunya?" Manajer wanita itu tertegun. 


Oh tidak! Wanita itu, Ning Xi, masih terkunci di sana! Dia 
berjanji kepada Chang Li untuk menjaganya setidaknya 
sampai audisi selesai! 


Namun, dengan dua dewa dari keluarga Lu dan bos 
menunggu, bagaimana mungkin dia menolak? Dia hanya 
bisa gemetar dan mengeluarkan kunci untuk membuka 
pintu. 


Begitu pintu dibuka, seorang wanita terbaring tak sadarkan 
diri di lantai mulai terlihat. 


"Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada wanita di sana? 
Bosnya mengamuk. 


Aku aku tidak tahu! Tidak ada siapa pun di sana saat aku 
terakhir memeriksanya! Manajer perempuan itu menekan 
rasa bersalah di hatinya dan menjelaskan. 


"Segera! Selamatkan orang itu dulu! 


Sama seperti seseorang berusaha untuk mendekati Ning Xi, 
Little Treasure segera melemparkan dirinya ke tubuh Ning 
Xi. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi galak, tidak 
membiarkan siapa pun mendekat. 


Bab 6-10 
Bab 6: Pangeran Kecil Yang Berkilau 


"Presiden Lu, ini " Pemilik bar memiliki wajah yang penuh 
kebingungan, dan gagal memahami situasi saat ini. 


Tatapan Lu Tingxiao menyapu manajer wanita itu, yang 
wajahnya benar-benar menunjukkan rasa bersalahnya. Dia 
kemudian menyapu mata tangga di tanah dan lampu langit 
yang hanya seukuran anak kecil, dan mampu menebak 
sebagian besar apa yang telah terjadi. 


Dia mengangkat tangannya untuk membiarkan semua 
orang mundur, lalu dia berjalan dan secara pribadi 
mengambil wanita itu. 


Aroma harum samar itu bahkan lebih berbeda dalam 
pelukannya. 


Melihat bahwa Lu Tingxiao sudah pergi untuk membawa 
wanita itu, Harta Karun Kecil tidak menghentikannya, tetapi 
wajahnya menunjukkan keengganannya. Dia menunjukkan 
ekspresi yang berbicara tentang pikiran batinnya: 'Jika aku 
tidak terlalu kecil, aku pasti akan membawanya sendiri'. 


Rumah Sakit Rakyat Pertama di Beijing. 
Pada saat Ning Xi bangun, sudah pagi berikutnya. 


Hal pertama yang dilihatnya ketika dia membuka matanya 
adalah pria yang duduk di kursi di jendela di seberangnya. 


Kakinya yang ramping menyilang dengan sembarangan, ia 
mengenakan setelan khusus yang sesuai yang menjabarkan 
bahu lebar dan pinggangnya yang ramping, dengan kancing 


kemeja putih dengan cermat diikat ke kerahnya. Meskipun 
dia jelas di bawah sinar matahari pagi, tubuhnya tampak 
diselimuti lapisan es abadi yang kekal, ekspresinya yang 
acuh tak acuh seperti seorang raja di istana abad 
pertengahan ...... 


Pria itu tampaknya telah mendeteksi pandangannya, dan 
tiba-tiba mengangkat sepasang mata sedalam samudera itu. 
Tatapannya yang dingin sepertinya menembus 
menembusnya. 


Garis pandang itu terlalu agresif, seperti pisau bedah yang 
tajam, mengupas inci demi inci yang terbuka, membuatnya 
merinding. 


Setelah mencoba mengabaikannya untuk sementara waktu, 
Ning Xi tidak bisa lagi peduli tentang betapa tidak 
nyamannya tatapan orang asing ini membuatnya merasa. 
Dia bertanya dengan ekspresi cemas: "Maaf, Tuan, 
bagaimana saya bisa sampai di sini? Apakah kamu melihat 
seorang anak laki-laki? Berusia sekitar empat atau lima 
tahun, tidak suka bicara? Dia benar-benar putih dan lembut, 
dan terlihat sedikit bingung dan imut! 


Imut 


Pria itu sedikit mengangkat alisnya dari deskripsi Ning Xi, 
dia mengalihkan pandangannya ke kanannya, dan berbicara 
dengan suara sedingin orangnya, "Maksudmu Little 
Treasure?" 


Ning Xi dengan cepat mengikuti garis pandang lelaki 
patung es itu, hanya untuk melihat roti kecil putih lembut 
yang tidur nyenyak di ranjang kecil di sebelah miliknya 
dengan infus yang melekat di punggung tangannya, "Ya, itu 
dia! Dia disebut Little Treasure? 


Ning Xi akhirnya menghela napas lega, dan berbalik untuk 
menyentuh dahi roti kecil itu, setidaknya demamnya sudah 
pecah. 


Dia mulai menyesal sesaat setelah membiarkan anak itu 
keluar sebelumnya. Anak itu masih sangat muda, dan dia 
bahkan demam. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya 
setelah dia pergi sendirian ke suatu tempat yang 
berantakan seperti bar? 


Ning Xi memandang ke arah manusia patung es, yang 
memiliki atmosfer yang tangguh di sekitarnya, "Kamu anak 
ini ...?" 


Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ning Xi menemukan 
bahwa dia baru saja membuang napas. 


Orang ini dan roti kecil itu sangat mirip, seolah-olah mereka 
telah diukir dari cetakan yang sama. Mereka jelas ayah dan 
anak secara biologis. 


Benar saja, Ice Statue menjawab: "Ayah." 


Hei, gadis kecil yang cantik, kau sudah bangun! Aku paman 
kedua Little Treasure! 


Wajah besar tiba-tiba muncul dari samping, dan Ning Xi 
tanpa sadar mundur sedikit. Setelah melihat dengan jelas ke 
wajah pria itu, dia menjadi bingung, "Lu ... Lu Jingli?" 


Putra kedua Lu Corporation, pemilik Golden Age 
Entertainment, telah muncul di lebih banyak surat kabar 
dan majalah daripada kebanyakan artis karena 
penampilannya yang menarik dan kepribadian yang asyik. 


Dia benar-benar tidak bisa membuat kesalahan dalam 
mengenali wajah ini. 


Patung Es adalah ayah Little Treasure, Lu Jingli adalah 
paman kedua Little Treasure ... 


Lalu bukankah Kakak Ice Lu, Lu Tingxiao? 


Lu Tingxiao, dewa kekayaan sebagaimana disebut oleh 
orang-orang: dia seperti kaisar ibukota yang tidak berkarat! 


Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak lelaki 
kecil yang dia selamatkan, akan berubah menjadi putra 
bajingan legendaris Lu Tingxiao, pangeran kecil berkilau 
emas... 


Bab 7: Roti Besar Ingin Membayar dengan Tubuhnya 


Lu Tingxiao menaksir wanita di tempat tidur itu dengan 
penuh pertimbangan, seolah-olah dia mencoba untuk 
mengetahui apakah ekspresi terkejut di wajahnya itu nyata. 


Setelah beberapa lama, sepertinya dia akhirnya percaya 
bahwa dia tidak mengetahui identitas Little Treasure. Dia 
kemudian berbicara dengan tenang, "Permintaanmu." 


"Uh, permintaan apa?" Ning Xi tidak mengerti kata-kata 
yang muncul entah dari mana. 


Saudaraku ingin berterima kasih karena telah 
menyelamatkan Little Treasure, dia meminta Anda untuk 
menyatakan permintaan Anda! Lu Jingli memiliki ekspresi 
'kamu memukul emas kali ini' tertulis di seluruh wajahnya. 


Mendengar ini, roda gigi di kepala Ning Xi berputar cepat 
saat dia dengan hati-hati berkata, Kamu benar-benar tidak 
perlu berterima kasih padaku. Memang benar aku 
menyelamatkan Little Treasure, tapi dia juga 
menyelamatkanku. Jika bukan karena Little Treasure keluar 


untuk meminta bantuan, maka saya akan tetap dikurung di 
sana sekarang, jadi kita bisa dianggap seimbang. " 


Meskipun dia sangat beruntung telah menyelamatkan 
Pangeran Cilik, bagaimana dia berani mengklaim hadiah 
untuk itu? Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, 
semakin rentan mereka terhadap delusi paranoid karena 
bersekongkol. Selain itu, ini adalah keluarga Lu elit kelas 
atas yang super kaya yang sedang mereka bicarakan, 
sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak mencurigainya 
yang mengarahkan seluruh kejadian. Apa kau tidak melihat 
betapa waspada Lu Tingxiao menatapnya barusan? 


Untuk menghindari penderitaan ekstra di kemudian hari, 
yang terbaik adalah meratakan hubungan di antara mereka. 


Ning Xi mengira tidak ada masalah dengan jawabannya, 
tetapi ekspresi Lu Tingxiao tetap tidak senang, 
menyebabkan ledakan ketakutan di dalam hatinya. 


Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa 
ekspresinya begitu menakutkan? 


Saudaraku, jangan memasang ekspresi menakutkan seperti 
itu! Kami tahu Anda mencoba membayar hutang terima 
kasih, tetapi mereka yang tidak tahu apa-apa tentang 
situasinya akan mengira Anda mencoba membalas dendam! 
" Lu Jingli tidak tahan melihat kecantikan yang menderita 
ketakutan, jadi dia berbicara untuk memecahkan kebekuan. 
Dia kemudian menoleh ke Ning Xi dan berkata, Adikku tidak 
suka berutang pada orang lain, kamu harus meminta 
sesuatu! Tidak perlu sopan! " 


Bahkan ada orang yang akan memaksa orang lain untuk 
mengajukan permintaan? 


Sudut mulutnya bergerak-gerak, Bukannya aku sopan, kamu 
benar-benar tidak perlu membalasnya. Apa yang saya 
katakan adalah kebenaran, jika Anda tidak mempercayai 
saya, Anda bisa pergi memeriksanya 


"Tidak dibutuhkan." Lu Tingxiao berbicara dengan 
sederhana dan langsung pada intinya. Wajahnya mulai 
menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. 


Lu Jingli angkat bicara, Ada rekaman pengawasan dari 
gudang bar. Aku sudah melihatnya, Harta Karun Kecil masuk 
sendiri. Adapun Anda, manajer bar telah mengakui bahwa 
dialah yang mengunci Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir, 
kami tidak mencurigai niat Anda. Karena kamu memang 
menyelamatkan Little Treasure, minta saja sesuatu! " 


Bagus, kami kembali ke awal! 


Pada akhirnya, Ning Xi tidak punya pilihan lain. Di bawah 
tatapan tajam Lu Tingxiao, dia mengumpulkan 
keberaniannya untuk berkata, "Kalau begitu ... bagaimana 
kalau kamu memberiku uang?" 


Orang kaya suka menyelesaikan hutang dengan cara yang 
sederhana dan lugas ini bukan? 


Lu Tingxiao juga harus menjadi tipe yang suka memecahkan 
masalah dengan uang! 


Jika dia tidak meminta uang, bukankah mereka akan 
berpikir bahwa dia sedang mengincar sesuatu yang lain? 
Jika bukan uang, lalu orang? 


Saat Ning Xi diyakinkan bahwa ini adalah permintaan paling 
tepat yang bisa dia ajukan, ekspresi Lu Tingxiao menjadi 
lebih buruk. 


Ning Xi hampir menangis. Mengapa dia harus begitu 
pendiam? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan 
saja! Akankah berbicara beberapa kata lagi akan 
membunuhmu? 


Lu Jingli, mesin penerjemah, mengusap hidungnya, 
"Saudaraku berpikir bahwa memberimu uang akan terlalu 
menghina." 


Ning Xi melolong di dalam hatinya: Tidak apa-apa !! Hina 
saja aku !!!! 


Status keluarga Lu terlalu istimewa dan dia tidak bisa 
memikirkan permintaan yang sesuai saat ini. Saat mereka 
hampir menemui jalan buntu, Lu Tingxiao angkat bicara 


"Menikahlah denganku." 


Ning Xi benar-benar tak bernyawa untuk sesaat, sebelum 
terbatuk dengan keras, hampir mati tercekik oleh ludahnya 
sendiri, "Batuk batuk batuk apa yang kamu katakan?" 


Setelah akhirnya berhasil menghentikan batuknya, dia 
buru-buru berbalik ke arah Lu Jingli dengan intensitas. 


Tuan Muda Kedua, tolong terjemahkan !!! 


Namun, kali ini bukan hanya Ning Xi, tetapi juga Lu Jingli 
yang benar-benar linglung. Saudaraku, apa maksudmu? Aku 
bahkan tidak bisa menerjemahkan untukmu kali ini! 


Pada saat ini, keberuntungan tiba dan bola lampu meledak 
di kepala Ning Xi. Dia berkata dengan terputus-putus, 
"angan bilang kau telah memutuskan untuk membalasku 
dengan tubuhmu karena aku menyelamatkan putramu?" 


Lu Tingxiao sedikit memiringkan kepalanya. Setelah berpikir 
sejenak, dia mengangguk, "Bisa dibilang begitu." 


Bab 8: Bukankah Anda Gay? 


Ning Xi sangat merasa seperti berada dalam mimpi saat dia 
melihat pria seperti gunung es yang mengatakan kata-kata 
mengejutkan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia memegang 
dahinya dengan lemah, Dokter dimana dokternya? Saya 
pikir saya mungkin telah merusak otak saya saat jatuh, saya 
mengalami halusinasi . 


Di sebelahnya, Lu Jingli memiliki ekspresi polos, "Aku 
bahkan tidak jatuh tapi kupikir otakku juga rusak?" 


Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat hati Ning Xi setelah 
dilecehkan jutaan kali, dia tidak dapat menerima kebenaran 
di hadapannya. 


Dia telah menabung roti kecil, dan sekarang ayah roti kecil 
itu ingin membalasnya dengan tubuhnya? 


Jika ini orang lain, maka itu akan baik-baik saja. Jika mereka 
agak tampan, maka dia masih bisa memperlakukannya 
sebagai hubungan romantis. 


Namun, ini adalah Lu Tingxiao yang mereka bicarakan, Lu 
Tingxiao ahh !!! 


Berdasarkan penampilannya, dia memang memiliki 
beberapa penampilan untuk dibicarakan, tapi orang macam 
apa Lu Tingxiao? Tentunya dia sudah melihat keindahan tak 
tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. 


Jika dia hanya menyukainya, dia tidak akan begitu terkejut. 
Jika Lu Tingxiao ingin bermain dengannya setelah melihat 
wajahnya, dia masih bisa mengerti, tapi yang dia katakan 


adalah 'Menikahlah denganku', ini praktis berubah menjadi 
horor. 


Yang paling penting 
Bukankah kamu gay? Ning Xi berkata tanpa berpikir. 
Bwahahaha . Lu Jingli tertawa sampai jatuh. 


Wajah Lu Tingxiao menjadi hitam seperti bagian bawah pot, 
seluruh bangsal langsung diselimuti awan gelap. 


Setelah beberapa lama, Lu Jingli akhirnya berhasil menahan 
tawanya, Jika adikku gay, lalu dari mana Harta Kecil itu 
berasal?" 


Jadi, ibu pengganti, inseminasi buatan? 


"ika saudara laki-laki saya gay, lalu mengapa dia ingin 
membalas Anda dengan tubuhnya!" 


Untuk menutupi orientasi seksual aslinya? 
Hahahahaha bro, aku tidak bisa membantumu lagi 


"Aku juga mendengar ... bahwa kalian berdua adalah ..." 
tatapan Ning Xi secara halus beralih di antara dua 
bersaudara. 


Batuk, batuk, batuk . Lu Jingli ketakutan sampai tercekik, 
Sial, rasa seperti itu terlalu berat bagiku! Meskipun aku 
sangat tampan sehingga aku bisa memilih pria dan wanita . 


Pada saat ini, pusat badai perlahan berdiri dari kursinya, 
kaki rampingnya bergerak mendekati Ning Xi dengan setiap 
langkah, "Jingli, keluarkan Harta Karun Kecil." 


"Ah? Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? 


Lu Tingxiao perlahan memperbaiki ujung lengan bajunya, 
"Membuktikan orientasi seksualku pada Nona Ning." 


Melihat ekspresi gelap orang lain dan tatapan yang ingin 
benar-benar melahapnya, Ning Xi sangat ketakutan hingga 
dia jatuh dari tempat tidur. Dia mundur ke belakang Harta 
Kecil, sedekat ini dengan melompat ke bawah tempat tidur. 


Tuan Lu, saya tidak memulai semua ini, semua omong 
kosong yang saya dengar dari luar! Anda harus mengejar 
semua ini kembali ke sumbernya! Juga, Anda benar-benar 
tidak perlu berterima kasih kepada saya, jika Anda benar- 
benar, pasti ingin saya memberikan permintaan kepada 
Anda, maka saya meminta Anda untuk tidak meminta 
permintaan saya lagi . Ah, maaf, saya ada audisi yang 
sangat penting nanti, saya harus pergi sekarang! Kita akan 
bertemu lagi jika kita ditakdirkan oke ~! 


Ning Xi melontarkan kata-katanya dengan cepat dan 
bersiap untuk menyelinap pergi. 


Namun, setelah hanya beberapa langkah, suara dingin Lu 
Tingxiao datang dari belakangnya, Apakah aku 
mengizinkanmu pergi? 


Ning Xi sangat ketakutan sehingga kakinya mulai 
menggigil. 


Hidupku berakhir sekarang! 


Setelah beberapa detik, di bawah tatapannya yang 
menunggu kematian, Lu Tingxiao memberikan selembar 
kertas dan pena, "Bisakah aku menyusahkan Nona Ning 
untuk meninggalkan catatan Little Treasure, sehingga dia 
tidak akan mengkhawatirkanmu saat dia bangun... 


Hanya . Seperti itu? 


Dia selamat setelah bercukur! 


Ya ya ya tidak masalah! Aku bahkan bisa menulis sepuluh 
ribu kata! Ning Xi menghela nafas lega, dan mengambil 
pulpen untuk mulai menulis dengan cepat. 


Setelah selesai menulis, sangat takut akan pergantian 
peristiwa yang tiba-tiba, dia dengan cepat berlari. 


Melihat gadis itu pergi, pria itu memiliki ekspresi yang 
dalam, seolah-olah dia sedang mengamati mangsa yang 
telah dikunci. 


Setelah Ning Xi pergi, Lu Jingli segera mendekati kakaknya 
dan berkata, Saudaraku, apakah aku sedang bermimpi? 
Anda benar-benar menyukai Ning Xi? Sudah 32 tahun 
berlalu, bahkan ketekunan akan segera gagal, dan Anda 
belum menyukai gadis mana pun. Bahkan aku, saudaramu, 
mulai curiga jika kamu membungkuk 


Saat kata 'membungkuk' keluar, saudaranya melontarkan 
kata-kata: "Diam." 


"Iya." Lu Jingli tersedak. 


Dia benar-benar ingin bertanya! Harus membekap perut 
yang penuh rasa ingin tahu ini akan membunuhnya! 


Bab 9: Aku Tidak Di Sini Untuk Mencoba Pemeran Utama 
Wanita 


Karena saat itu jam sibuk, lalu lintas sangat buruk. Ketika 
Ning Xi tiba, dia sudah terlambat. 


Chang Li dan Ning Xueluo tersenyum lebar saat mereka 
melangkah keluar dari gedung audisi. Mereka dikelilingi 
oleh kerumunan yang mengucapkan selamat. 


Melihat Ning Xi dari jauh, berkeringat saat dia bergegas ke 
gedung, Ning Xueluo menatapnya dengan tatapan yang 
sama dari lima tahun lalu. 


Itu adalah tatapan dewa yang memandang rendah semut. 


Jejak debu tertinggal saat Ning Xueluo dengan arogan 
tertinggal di minivannya. Ning Xi dengan cepat berlari ke 
dalam gedung setelah melihat kepergian Ning Xueluo. 


Belum terlambat! 


Tiba-tiba, Ning Xi bertemu dengan sekelompok orang yang 
sedang mengobrol dengan riang saat mereka berjalan. 
Mereka adalah juri panel untuk audisi "Land Under Heaven". 


"Maaf saya terlambat!" Ning Xi membungkuk dalam-dalam. 


Melihat bahwa Ning Xi telah memblokir jalan mereka dan 
menyela mereka, beberapa hakim bertukar pandang, jelas 
tidak senang. 


Tidak ada yang menyukai orang yang terlambat. 


Asisten sutradara tetap memasang wajah datar, Audisi 
sudah selesai. Apa gunanya terburu-buru ke sini? Anak-anak 
muda menjadi semakin tidak bisa diandalkan akhir-akhir ini! 


"Saya di sini bukan untuk mencoba peran utama!" Ning Xi 
mulai berbicara. 


Oh? Anda tidak di sini untuk mencoba pemeran utama 
wanita? Lalu untuk apa audisi? " Penulis skenario bertanya 
dengan penuh minat. 


Aku di sini untuk mencoba pemeran utama wanita 
pendukung, Meng Changge! Sejauh yang saya tahu, Anda 


tidak dapat menemukan aktris yang cocok untuk pemeran 
pendukung selama audisi terakhir! " Ning Xi mengangkat 
kepalanya sebelum penulis skenario dapat menanggapi 
kata-katanya. 


Saat Ning Xi mengangkat kepalanya, lingkungan menjadi 
sunyi selama lima detik. Asisten direktur yang tidak ramah 
itu terpesona. 


Apa yang dilihatnya adalah seorang gadis dengan bibir 
penuh, gigi putih, rambut eboni sebatas pinggang, dengan 
gaun merah. Kecemerlangannya tidak bisa diredam oleh 
warna yang begitu cerah: sebaliknya itu membantu 
meningkatkan kecantikannya. 


Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, namun seolah- 
olah dia berdiri di hutan kabut yang mengambang. Dia 
tampak seperti roh rubah dengan kultivasi seribu tahun: 
sepasang mata yang mempesona itu akan membuat 
seseorang melepaskan kewaspadaannya dan jatuh ke mata 
air keindahan yang tak ada habisnya hanya dalam sekejap. 
Meskipun kultivasinya adalah rubah roh, dia tampak seperti 
peri yang tidak pernah menginjak tanah. Matanya memiliki 
kedalaman yang berkilau. 


"Siapa namamu?" Seolah-olah mereka tersesat dalam mimpi 
indah, banyak hakim yang sadar kembali setelah sutradara 
Guo Oischeng berbicara. 


"Ning Xi." 


Sutradara Guo berbicara setelah bertukar pandang dengan 
asisten sutradara, penulis skenario, dan produser film, Aku 
ingat kamu, kamu salah satu artis Starlight kan? Anda dapat 
kembali untuk bersiap, pemeran utama wanita pendukung 
adalah milik Anda! Anda akan diberi tahu saat pembuatan 
film dimulai. 


"Terima kasih sutradara, saya akan mempersiapkan dengan 
baik!" Ning Xi membungkuk untuk mengungkapkan rasa 
terima kasihnya. 


Target Ning Xi selalu menjadi pemeran utama wanita 
pendukung. 


Dia telah mempersiapkan peran ini selama tiga bulan 
dengan mencoba memahami sepenuhnya karakter Meng 
Changge. Berusaha keras untuk membuat para juri terkesan 
hanya dengan sekali tatap. 


Untungnya, dia berhasil meskipun ada beberapa 
kemunduran. 


Direktur Guo berseru setelah Ning Xi pergi, Kami mencari 
aktris ke mana-mana, dan saat kami berhenti mencari, kami 
menemukan yang sempurna! Kualifikasinya terlalu buruk 
meskipun telah menandatangani kontrak dengan Starlight 
Entertainment. Dengan catatan aktingnya, saya bahkan 
tidak menganggapnya sebagai pemeran utama wanita. 
Meskipun saya tidak pernah membayangkan bahwa dia 
akan jauh lebih cantik daripada di foto-fotonya! 


Penulis skenario Ye Linglong juga tidak bisa menahan 
kegembiraannya, Yang terpenting, auranya tepat, tatapan 
sebelumnya terlalu pas. Meng Changge adalah seorang 
jenderal wanita yang saleh sebelum dia menjadi kejatuhan 
bangsa. Dia bisa saja cantik dan genit, namun dia akan 
mempertahankan sikap dan pikiran yang murni. Dia tidak 
pernah bisa menjadi vulgar. Semua artis yang mengikuti 
audisi sebelum bertindak sebagai pelacur bordil untuk saya, 
saya marah! " 


Haha, jangan kesal, bukankah kita akhirnya menemukan 
Changge yang kita tunggu-tunggu? 


Pada saat yang sama, di B City, Rumah Sakit Rakyat 
Pertama. 


Kamar rumah sakit VIP tempat Little Bun berada saat ini 
dalam keadaan kacau. 


Pria kecil itu meringkuk di ambang jendela dengan 
telanjang kaki. Dia frustrasi dan berteriak sekuat tenaga. 
Tidak peduli bagaimana para dokter dan perawat berusaha 
membujuknya, dia tidak mau turun. 


Lu Jingli membujuknya seperti orang yang paling berharga 
di dalam hatinya, tapi mau bagaimana lagi, usahanya 
diabaikan sama sekali oleh yang lain. 


Lu Tingxiao baru saja dipanggil kembali ke perusahaannya, 
tetapi tidak ada pilihan lain yang tersisa, Lu Jingli harus 
memanggilnya. 


Bab 10: Roti Kecil Tiba-Tiba Mengamuk 


Saudaraku, kamu akhirnya di sini! Harta Kecilmu baik-baik 
saja beberapa saat yang lalu, tapi dia tiba-tiba mulai 
mengamuk!" 


"Apa yang terjadi?" Lu Tingxiao bertanya dengan suara 
rendah. 


Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dia bangun, 
dia mencari seseorang di mana-mana. Saya pikir dia 
mungkin mencari Ning Xi, jadi saya menyuruhnya untuk 
berhenti mencari, wanita cantik itu sudah pergi. Begitu saya 
selesai berbicara, dia mulai mengamuk. Little Treasure 
tampaknya sangat menyukai Ning Xi, tetapi seharusnya 
tidak sampai pada titik di mana dia akan menjadi gelisah 
hanya dengan mendengar bahwa dia pergi! " 


Juga, sudah lama sekali sejak Little Treasure menunjukkan 
emosi yang begitu kuat dan bergejolak. 


Setelah mendengar apa yang terjadi, Lu Tingxiao berjalan 
langsung menuju putranya. 


Melihat Lu Tingxiao mendekat, si kecil segera mundur ke 
belakang dengan waspada. Matanya dipenuhi dengan 
kehati-hatian dan keengganan, dia tidak akan berhenti, 
bahkan untuk ayahnya sendiri. 


Lu Tingxiao berhenti ketika dia berada tiga langkah dari 
putranya. Dia berkata dengan nada tenang dan mantap: 
Ketika paman kedua Anda memberi tahu Anda bahwa 
wanita itu sudah pergi, itulah yang dia maksud. Tidak ada 
yang salah dengan kesehatannya, jadi dia sudah 
meninggalkan rumah sakit untuk pulang. Dia tidak mati, itu 
tidak seperti ketika nenekmu pergi dan tidak pernah 
kembali, mengerti? 


Barangkali hanya ketika menghadapi putranya, Lu Tingxiao 
akan memiliki kesabaran seperti itu, banyak bicara. 


Lu Jingli ternganga, Apakah kamu bercanda? Saya hanya 
mengatakan dua kata itu, 'dia pergi', dan pikirannya 
membuat lompatan besar? " 


Xiao Bao secara pribadi telah melihat Ning Xi jatuh dan 
telah mengalami ketakutan besar. Di bawah kekacauan 
emosional seperti itu, dia tidak bisa disalahkan karena 
kesalahpahaman situasinya. 


Harta Kecil berhenti berteriak sebentar setelah mendengar 
penjelasan Lu Tingxiao. Dia menolak untuk bergerak sambil 
mengubur kepalanya dan meringkuk di ambang jendela. 


Melihat ini, Lu Tingxiao mengeluarkan secarik kertas, "Dia 
meninggalkan ini untukmu, apa kamu akan melihatnya?" 


Tubuh Little Treasure bergerak sekali, seolah-olah tombol 
telah dihidupkan. Dia segera mengangkat kepalanya dan 
membuka lengan kecilnya, menunjukkan bahwa dia ingin 
ayahnya memeluknya. 


Lu Jingli: . 
Para dokter dan perawat di tempat kejadian: " " 


Semua orang di ruangan itu telah diperas sampai hancur, 
namun Lu Tingxiao berhasil mengakhiri masalah dengan 
secarik kertas? 


Lu Jingli awalnya berpikir bahwa meminta catatan dari Ning 
Xi sama sekali tidak perlu, tetapi sekarang dia benar-benar 
yakin. 


Lu Tingxiao menggendong putranya ke sofa dan duduk, lalu 
menyerahkan slip kertas itu kepadanya. 


Si kecil dengan penuh semangat menerimanya. Dia telah 
belajar mengenali kata-kata sejak lama, dan sudah bisa 
membaca sendiri. 


(Sayang, terima kasih telah menyelamatkanku, kamu luar 
biasa XOXO ~] 


Melihat kata-kata di slip, dan hati tergambar di ujungnya, 
mata si kecil berbinar. Dia bahkan memiliki rona merah 
samar di pipinya. Meskipun dia mengencangkan bibirnya 
dengan hati-hati, sudut mulutnya tidak bisa menahan 
sedikit pun untuk berdiri. Sikapnya sangat manis. 


Lu Jingli tampak seperti baru saja melihat hantu. Apa-apaan 
ini, apa aku baru saja dibutakan? Harta Kecil kami benar- 
benar tersenyum! Aku bahkan tidak bisa mengingat sudah 
berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya tersenyum! 
Apa sebenarnya yang ditulis Ning Xi? 


Lu Jingli ingin mengintip, tetapi Harta Karun Kecil segera 
menyembunyikannya seolah itu adalah harta yang 
berharga. 


Namun, mata tajam Lu Jingli sudah melihatnya. Itu hanya 
Catatan yang cukup biasa, namun bisa membuat Little 
Treasure begitu bahagia? Ning Xi ini luar biasa! 


Lu Tingxiao menatap putranya dengan hangat tanpa 
berbicara. 


Setelah Harta Kecil bangun, Lu Tingxiao segera 
membawanya pulang. Selain itu, dia menunda semua 
pekerjaannya di perusahaan untuk tinggal bersama Little 
Treasure di rumah. 


Di malam hari, di vila Platinum Palace No. 8. 


Ruang tamu besar itu sedingin es. Seorang dewasa dan 
seorang anak duduk saling berhadapan di seberang meja 
makan dengan ekspresi dingin yang serasi. 


Lu Tingxiao: Makan makananmu. 
Little Treasure menutup telinga. 
Lu Tingxiao: Saya mengatakan ini untuk yang terakhir kali. 


Little Treasure bahkan tidak bergerak. 


Lu Tingxiao: Menurutmu apakah aksi mogok makan 
kekanak-kanakan seperti ini akan berhasil melawanku? 


Little Treasure seperti biksu tua yang bermeditasi, benar- 
benar tenggelam dalam dunianya sendiri, terisolasi dari 
dunia luar. 


Duo itu terus saling berhadapan. 
Setelah satu jam. 


Lu Tingxiao memanggil Lu Jingli: "Kirimkan saya alamat Ning 
Xi." 


Oke, jadi ini membuktikan bahwa mogok makan memang 
berhasil padanya. 


Lu Jingli sangat efisien karena dia segera mengirim alamat 
persis Ning Xi ke ponsel kakaknya. Setelah itu adalah 
tumpukan besar gosip, yang sama sekali diabaikan oleh Lu 
Tingxiao. 


Kali ini, Lu Tingxiao bahkan tidak perlu mengatakan apapun. 
Saat Little Treasure melihat ayahnya mengambil jaket dan 
kunci mobilnya, dia segera mengikuti setiap langkah 
ayahnya. 


Lu Tingxiao tanpa daya menggendong putranya setelah 
melihat sekilas roti kecil yang berdiri di dekat kakinya, 
"Tidak akan ada waktu berikutnya." 


Bab 11-15 
Bab 11: Roti Besar Ditambah Roti Kecil 


Hal pertama yang dilakukan Ning Xi setelah pulang ke 
rumah adalah tidur siang untuk memulihkan tidurnya yang 
hilang. 


Setelah dia bangun, dia pergi ke supermarket. dia membeli 
bahan dan lauk, termasuk bir, untuk hot pot. 


Dengan kemenangan pertempuran pertamanya, dia akan 
mengadakan perayaan hot pot di rumah! 


Makan hotpot sendirian, rasanya sepi sekali ... 


Setidaknya dia sudah terbiasa setelah menjadi penyendiri 
selama ini. 


ada ketukan di pintu tepat saat dia akan mulai memasak. 
Siapa yang berkunjung saat ini? 


Ning Xi menjadi tercengang saat membuka pintu dengan 
curiga. 


Lu Tingxiao berdiri di luar pintu dengan mengenakan 
setelan barat yang rapi, dengan mantel luar yang gelap. 


roti kecil sedang dibawa dalam pelukannya saat dia 
memegang keranjang buah berwarna-warni. 


Ini Kombinasi aneh macam apa ini? 


Tuan Lu? Ning Xi menelan ludah, Mengapa harus terkejut 
pada jam seperti ini? Apakah ada yang salah? 


Bibir tipis Lu Tingxiao mengeluarkan dua kata, "Kunjungan 
yang sakit." 


kunjungan sakit? 


Dia secara pribadi datang mengunjungi selarut ini, bahkan 
membawa roti kecil? 


Itu hanya luka kecil, dia masih hidup dan melompat 


Er, Anda terlalu sopan, Tuan Lu. Maaf tentang kekacauan ini, 
silakan masuk Ning Xi tidak punya waktu untuk bereaksi. 
dia hanya mengundang mereka masuk, tersanjung namun 
terpana. Dia dengan cepat merapikan seluruh ruangan saat 
dia mengeluarkan sampah dari sofa dan mendorong 
tumpukan pakaian di bawah tempat tidur . 


Duduklah di mana saja yang Anda inginkan, apakah Anda 
ingin minum? Apakah teh hijau atau susu oke? sambil tetap 
sibuk, Ning Xi berusaha keras untuk menebak mengapa Lu 
Tingxiao datang. Sayangnya, dia tidak dapat menebak 
alasannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba karena 
pemikiran Lu Tingxiao terlalu dalam. 


"Tentu." lu Tingxiao mengangguk dengan ekspresi seorang 
komandan menjawab seorang prajurit yang baru saja 
melaporkan situasi militer. 


Ning Xi hanya bisa tetap bingung saat dia menyeduh 
secangkir teh untuk Lu Tingxiao dan menuangkan secangkir 
susu untuk roti kecil. 


lu Tingxiao terjepit dengan canggung di sofa sempit di 
ruang tamu dengan roti kecil di sampingnya. 


Pasangan ayah dan anak itu tidak hanya mirip, tapi ekspresi 
mereka juga sama persis. 


Mereka tanpa ekspresi. 

Diam. 

Adegan itu berubah menjadi canggung. 

ning Xi hampir menangis saat duduk di hadapan mereka. 
Ya ampun, untuk apa dua orang ini di sini? 


Pada saat ini, suara gemericik keluar dari panci. Udara mulai 
dipenuhi dengan aroma pedas yang memikat. 


Demi memecah keheningan, Ning Xi dengan santai 
bertanya, Jadi, apakah kalian sudah makan malam? aku mau 
makan hotpot, apa kamu mau makan bersama? 


Lu Tingxiao: "Oke." 
Roti kecil mengangguk. 
Ning Xi: . 


Dia hanya bertanya karena kesopanan, apakah mereka 
mencoba bertengkar dengan menyetujui begitu saja? 


Yang satu adalah CEO, sedangkan yang lainnya adalah tuan 
muda kecil. mereka mungkin pernah mencicipi semua jenis 
makanan lezat sebelumnya. Mengapa mereka lari ke sini 
untuk mendapatkan hot pot rumah tangga yang lusuh 
dengan orang biasa seperti dia? 


Ning Xi merasa sedikit malu dengan persembahan yang 
buruk itu. 


Namun, dia sudah berbicara. jadi dia hanya bisa gigit peluru 
dan mengajak mereka ke meja makan, menambahkan dua 
pasang sumpit lagi. 


Basis sup yang kubeli cukup pedas, bisakah kamu 
mengambil makanan pedas? Ning Xi bertanya dengan 
cemas. 


Lu Tingxiao: Ya. 

Roti kecil mengangguk. 

Baiklah kalau begitu 

ning Xi membawa bahan-bahan yang baru dicuci. 


Lu Tingxiao tidak makan banyak, dia hampir sepanjang 
waktu memasak untuk mereka. Di sisi lain, roti kecil 
menyukai makanan pedas seperti halnya dia. Dia tetap 
makan meski menjulurkan lidah karena pedasnya. 


ning Xi akhirnya sedikit cemas, Apakah buruk bagi anak- 
anak untuk makan terlalu banyak bumbu? 


Dia tidak bisa menanggung akibatnya jika terjadi sesuatu 
pada pangeran kecil ini. 


"Tidak terlalu halus." Lu Tingxiao mengira kekhawatirannya 
tidak berdasar. 


Dengan itu, Ning Xi menyimpan pendapat lain untuk dirinya 
sendiri. 


Lu Tingxiao yang pendiam dan berkepala dingin tiba-tiba 
berinisiatif untuk berbicara, "Bagaimana audisinya?" 


Ning Xi membeku sesaat sebelum bereaksi. 


Dia menjawab, "Rasanya cukup lancar, jadi saya membuat 
hotpot sebagai perayaan hari ini!" 


Lu Tingxiao mengangkat gelasnya, "Selamat." 


dia tidak benar-benar menyangka bahwa Lu Tingxiao akan 
menjadi orang pertama yang memberi selamat padanya . 


Bab 12: Bermalam 


Ning Xi dengan lembut memanggang gelasnya dengan bir 
di tangannya. Dia menunjukkan senyuman yang datang dari 
lubuk hatinya, "Terima kasih!" 


Saat senyum gadis itu merekah, Lu Tingxiao bergetar 
perlahan. 


Ning Xi melihat ke arah roti kecil di samping, Saya sangat 
berterima kasih kepada Harta Kecil, saya tidak akan bisa 
mengikuti audisi tepat waktu jika bukan karena dia! Ini 
sayang, biarkan aku bersulang untukmu! " 


Treasure kecil memandangi cangkir susunya, lalu bir Ning Xi 
dan Daddy. Meski enggan, dia akhirnya mengangkat 
cangkirnya untuk bersulang dengan Ning Xi. Dia kemudian 
menghabiskan sisa susu dalam satu tegukan. 


Ning Xi mau tidak mau menertawakan sikap seriusnya. dia 
mungkin tahu bagaimana bersikap seperti orang dewasa 
yang menenggelamkan kesedihan mereka dalam minuman 
juga? 


Lu Tingxiao pergi ke balkon untuk menerima telepon di 
tengah waktu makan. 


Ning Xi segera mendekati sisi Little Treasure. Dia 
menyerahkan birnya padanya, Heh heh! Penasaran dengan 
rasanya? cepat, rasakan saat ayahmu tidak ada di sini! Tapi 
kamu hanya bisa makan sedikit! 


Mata Little Treasure bersinar seperti bintang di langit 
malam, dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati 


menyesap sedikit. 
Dia merasa sangat bahagia meski rasanya tidak enak. 


Ning Xi segera duduk ketika Lu Tingxiao kembali dari 
teleponnya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 


Little Treasure bahkan lebih profesional. Dia perlahan-lahan 
meminum susunya, sama sekali tidak gugup. 


lu Tingxiao tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan 
apa pun, tetapi secercah kehangatan melintas di matanya 
saat dia duduk dengan ekspresi normal. 


Ketiganya memiliki nafsu makan yang baik. Mereka berhasil 
menyelesaikan semuanya meskipun dia membeli banyak 
bahan. 


ning Xi berpikir sudah waktunya bagi mereka, jadi pergilah 
karena hari sudah larut. Tiba-tiba, kilat melintas di langit. 
Tak lama kemudian, guntur mulai menggelegar dengan 
keras dan angin kencang mulai bertiup di luar .. 


Aku melihat ramalan cuaca meramalkan hujan lebat dan 
topan malam ini .. 


ning Xi menatap hujan lebat di luar jendela dengan ekspresi 
gelisah. Roti kecil dan Lu Tingxiao sama-sama memandang 
Ning Xi .. 


setelah ditatap oleh pasangan itu, Ning Xi hanya bisa 
berkata, "Kembali dengan Little Treasure saat ini sedikit 
berbahaya karena sudah selarut ini dan cuacanya tidak 
terlalu mendukung. Mungkin kamu bisa menginap di sini 
malam ini? 


dia telah memperpanjang tawaran itu murni untuk 
kesopanan, dia pikir tidak mungkin Lu Tingxiao akan setuju. 
Hasilnya adalah 


Lu Tingxiao: "Oke." 

Roti kecil mengangguk. 

APA!? kenapa kamu setuju lagi 
Lu Tingxiao terlalu santai! 


mengapa dia merasa pasangan itu baru saja menunggunya 
untuk membuat penawaran? 


Dia jadi gila !!! 


Sama seperti itu, Lu Tingxiao dan Harta Kecil pada akhirnya 
akan menginap. 


Apartemen yang telah diatur perusahaan untuknya tidak 
terlalu besar, hanya ada ruang tamu dan kamar tidur. 
Pengaturan tidur memang menjadi masalah. 


Aku akan tidur di ruang tamu malam ini. Tuan Lu, apakah 
tidak apa-apa jika Anda tidur dengan Harta Kecil di kamar 
saya? aku akan pergi mengganti seprai .. 


"Tidak, aku akan tidur di ruang tamu, kamu harus tidur 
dengan Little Treasure di kamar tidur," Lu Tingxiao 
menyatakan dengan nada yang tidak akan menerima protes 
apa pun. 


Ning Xi merasa dia sedang menggali lubang untuk dirinya 
sendiri. tidak hanya dia mengundang CEO Lu untuk makan 
hotpot murah, dia bahkan membuatnya tidur di ruang tamu. 


Dia tidak akan membiarkan Lu Tingxiao tinggal jika hanya 
dia yang ada di sini. Terutama setelah apa yang dikatakan 
Lu Tingxiao pada hari itu, dan hanya mereka berdua di 
bawah satu atap. 


karena pertimbangan roti kecil namun, dia tidak punya 
pilihan. 


Terlalu berbahaya membiarkan dia membawa kembali 
seorang anak dalam cuaca seperti ini. Itu tidak bisa 
dianggap sebagai pasangan yang ditinggal berduaan 
karena roti kecil ada di sini .. benar? 


ning Xi hanya bisa pasrah pada takdirnya, "Aku akan 
melihat apakah aku bisa menemukan baju ganti untuk 
kalian berdua " 


Dia bisa menemukan baju ganti untuk mereka setelah 
mengobrak-abrik lemarinya. 


Bab 13: Tidak Mudah Membesarkan Anak 


Dia menemukan satu set piyama seukuran anak-anak 
berbentuk seperti Pikachu yang bisa dikenakan Little 
Treasure. dia mendapatkannya ketika dia bekerja paruh 
waktu dan dengan santai melemparkannya ke dalam lemari. 


Lebih mudah menyelesaikan pakaian ganti untuk Lu 
Tingxiao karena adik laki-lakinya telah meninggalkan 
beberapa set pakaian bersamanya. 


Ning Xi merasa bahwa dia telah mengecewakan orang tua 
angkatnya setelah bertemu kembali dengan orang tua 
kandungnya, sehingga tidak sempat bertemu dengan 
mereka. Dia jarang menghubungi mereka dan hanya tetap 
berhubungan dengan adik laki-lakinya Tang Nuo. 


ning Xi kembali ke kamar untuk mengambil satu set seprai 
dan sarung bantal baru setelah menemukan pakaiannya. 


Sofa di ruang tamu tidak cukup besar untuk Lu Tingxiao 
meregangkan kakinya yang panjang. Dia hanya bisa 
memindahkan bangku untuk menambah panjang tempat 
tidur darurat. 


dia tidak perlu khawatir sama sekali untuk Little Treasure. 
Dia membasuh dirinya sendiri di bak mandi dan memakai 
piyama lucu seorang diri, lalu secara naluriah menuju 
tempat tidur untuk berbaring. 


Ning Xi selesai mandi dan berganti menjadi piyama yang 
lebih konservatif. dia berjalan keluar setelah memeriksa 
apakah dia terlihat baik. 


Itu Tuan Lu, saya akan tidur dulu. Hubungi saya jika Anda 
butuh sesuatu. 


"Iya." Tatapan Lu Tingxiao kehilangan fokus saat dia melihat 
Ning Xi yang baru saja mandi. Kedalaman matanya sangat 


gelap. 


gadis itu mengenakan piyama yang paling biasa dan 
rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia memiliki wajah yang 
segar dan kulitnya yang halus tampak seperti kemerahan 
alami dari uap pancuran. 


Dia tahu bahwa Ning Xi berpakaian konservatif. Tidak ada 
yang tidak pantas dengan citranya. 


namun, situasi di dalam hati Lu Tingxiao agak sulit untuk 
dijelaskan. Dia telah menemukan bahwa bagian tertentu 
dari tubuh bawahnya sedikit mengangkat kepalanya 


Ning Xi memasuki kamar tidurnya dan tiba-tiba melihat 
bahwa kamar tidurnya memiliki tambahan makhluk kecil 
yang lucu. suasana hatinya sedang menyenangkan. 


Banyak hal telah berkembang di luar dugaannya sejak tadi 
malam. 


"Tidur segera." Dia mematikan lampu langit-langit dan 
membiarkan lampu di samping tempat tidurnya menyala. 
Dia berbaring di samping roti kecil. 


Bun kecil berkedip, tampaknya tidak memiliki keinginan 
sedikit pun untuk tidur. 


Ning Xi mulai pusing. 


Sepertinya anak-anak membutuhkan cerita yang dibacakan 
kepada mereka sebelum mereka tidur 


Ning Xi mengangkat bahu tanpa daya, Saya tidak tahu 
bagaimana cara bercerita. Bagaimana jika saya 
menyanyikan lagu untuk Anda? 


Bun kecil dipenuhi dengan antisipasi saat dia mengangguk. 


Jadi Ning Xi dengan lembut menepuk punggung Roti Kecil 
saat dia mulai bernyanyi dengan lembut: 


Di hari-hari musim gugur yang hangat dan dingin, 
Tetap dekat di sisimu, 

Menonton waktu berlalu dengan tenang. 

Daun merah di antara angin 


Menyebabkan hatiku menjadi damai. 


antara terjaga dan mabuk, 

Menahan keinginan untuk tersenyum. 

Biarkan aku menjadi seperti salju di awan, 
Hujan ciuman lembut dingin di wajah 

Dengan perasaan tak berujung berlama-lama, 
Mengalir cinta tanpa akhir dalam kemanusiaan. 
Menyambut ribuan perubahan hidup 


ning Xi tiba-tiba berhenti dalam nyanyiannya karena baris 
berikutnya adalah "Berhubungan seks dengan kekasih" 


Astaga! Bukankah lirik ini sedikit tidak pantas untuk kaum 
muda? 


Dia harus beralih ke lagu lain 


Ning Xi terbatuk sekali, "Bibi akan menyanyikan lagu lain 
untukmu karena bibi lupa baris berikutnya!" 


Bun kecil mengangguk patuh. 


Ning Xi berusaha keras untuk memikirkan lagu yang lebih 
ramah anak: 


Jack dan Jill pergi ke atas bukit 
Untuk mengambil seember air. 
Jack jatuh dan mematahkan mahkotanya, 


Dan Jill terjatuh setelahnya. 


Up Jack dapatkan, dan rumah berlari, 
Secepat yang dia bisa, 

dia pergi tidur untuk memperbaiki kepalanya, 
Dengan cuka dan kertas cokelat. 


Baru setelah bernyanyi tiga kali dia mendengar dengkuran 
manis mulai dari sisinya. 


Tidak mudah membesarkan anak-anak! 


Dia tiba-tiba merasakan kekaguman pada Lu Tingxiao 
sebagai ayah tunggal. 


Dia bertanya-tanya siapa ibu roti kecil itu. mengapa dia 
melahirkan roti kecil dan meninggalkan Lu Tingxiao? 


Apakah karena statusnya terlalu rendah untuk diterima 
keluarga Lu? 


Apakah karena Lu Tingxiao mengalami komplikasi yang 
tidak terlihat? 


Ning Xi perlahan tertidur saat pergi ke penerbangan fantasi 
yang liar 


tengah malam, Ning Xi terbangun kaget oleh suara teredam 
yang tiba-tiba dari ruang tamu. 


Bab 14: Mudah Kehilangan Kontrol 


Dia dengan hati-hati beranjak dari tempat tidur untuk 
melihat apa yang terjadi sejak roti kecil tertidur dengan 
sangat nyenyak. 


Dia melihat Lu Tingxiao menuangkan air untuk diminum 
setelah membuka pintu kamar tidur. satu tangan menutupi 
perutnya dan wajahnya tampak pucat. 


Ning Xi buru-buru berkata, "Tuan Lu, kamu baik-baik saja?" 
Tidak ada yang besar. 

Hmm, apakah perutmu sakit? 

Lu Tingxiao tidak menjawab. 

Ning Xi tahu bahwa tebakannya benar. 


Lu Tingxiao sebenarnya tidak bisa makan yang pedas. 
namun mengapa dia mencoba untuk makan? 


"Tunggu sebentar, aku akan membuatkanmu obat perut." 
Untungnya, dia memiliki obat yang paling umum di rumah. 


Ning Xi buru-buru membawa obat perutnya, "Kamu harus 
makan kedua pil." 


"Terima kasih." Lu Tingxiao mengambil pil dari telapak 
tangannya. jari-jarinya yang agak dingin menyentuh sedikit 
di telapak tangannya terasa seolah-olah sedang 
menyerempet ujung jantungnya. Itu tiba-tiba membuatnya 
merasa lemah. 


Dalam kesunyian malam yang berangin dan badai, terlalu 
mudah untuk kehilangan kendali dengan keindahan seperti 
ini di depannya! 


ning Xi diam-diam meneriakkan angka Pi sampai dia bisa 
menenangkan hatinya. 


Melihat Lu Tingxiao sedang makan obat, dia menemaninya 
sebentar karena tidak sopan untuk segera pergi. 


Apakah kamu sedikit lebih baik sekarang? Apakah Anda 
perlu pergi ke rumah sakit? maafkan aku, aku tidak tahu 
kamu tidak bisa makan makanan pedas 


Awalnya dia khawatir tentang roti kecil. Pada akhirnya tidak 
ada yang terjadi pada roti kecil, tetapi sesuatu terjadi pada 
Lu Tingxiao sebagai gantinya! Ini akan disebut apa 


Bukan salahmu, ini hanya masalah lama. 


lu Tingxiao tiba-tiba membuka mulutnya setelah keduanya 
terdiam sejenak: Alasan mengganggu keramahanmu malam 
ini adalah karena Harta Karun Kecil ingin bertemu 
denganmu. 


Ning Xi tidak yakin apakah dia akan mengucapkan kata- 
kata, "Harta Karun Kecil ingin bertemu denganku?" 


Harta Karun Kecil menderita ketakutan besar di gudang. Dia 
sangat bergantung padamu sekarang sejak kau 
menyelamatkannya. " Lu Tingxiao menjelaskan. 


Ning Xi menemukan bahwa selama Harta Karun Kecil ada di 
dekatnya, atau jika seseorang mengajukan pertanyaan 
tentang Harta Karun Kecil, atmosfer dingin yang menusuk di 
sekitar Lu Tingxiao akan banyak melemah. Dia tidak 
seseram sebelumnya pada siang hari. 


"Jadi seperti ini ...... "Ning Xi menganggukkan kepalanya. 


jenis malam ini mudah menyebabkan orang-orang 
mengendurkan pertahanan dan reservasi mereka. Ning Xi 
mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggunya, 


Umm, berani bertanya. Apakah Little Treasure tidak tahu 
cara berbicara? " 


bahkan sampai hari ini, dia belum pernah mendengar Little 
Treasure mengucapkan sepatah kata pun. Anak kecil itu 
hanya akan mengangguk atau menggelengkan kepalanya. 


Lebih dari tidak tahu bagaimana berbicara, dia tidak ingin 
bicara. Lu Tingxiao menjawab. 


Kalau begitu, ini masalah hati? Ning Xi mengerutkan kening. 


Little Treasure agak tertutup. Dia cenderung mengurung 
diri." Lu Tingxiao tidak menyembunyikan apapun. 


Ini seperti ini Hampir seperti yang dia duga. 


tentang mengapa Little Treasure akan mengurung diri, 
rahasia keluarga kaya semacam ini, dia secara alami tidak 
akan berani bertanya lebih dalam. 


"Nona Ning." Lu Tingxiao tiba-tiba memfokuskan 
pandangannya padanya. Mata itu cerah, dingin, dan tenang. 
namun itu memberinya perasaan begitu berapi-api sehingga 
bisa membakar tubuh menjadi abu. 


"Iya?" Ning Xi terkejut dengan tatapannya. 


Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? 
Lu Tingxiao bertanya. 


jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Ning Xi pasti 
akan mengira pihak lain sedang mencoba untuk memulai 
percakapan. Menggunakan cara usang / lama juga. Tetapi 
orang yang berbicara adalah Lu Tingxiao, kebingungan di 
matanya nyata. 


Kami mungkin belum. Bahkan jika saya telah melihat Mrlu 
sebelumnya, tidak mungkin aku tidak memiliki kesan tapi 
apakah ada masalah? Nada suara Ning Xi masih dianggap 
tegas. Dengan statusnya, dia tidak mungkin bertemu 
dengan seseorang yang setingkat dengan Lu Tingxiao. Itu 
akan menjadi kasus bahkan ketika dia masih nona muda 
keluarga Ning. 


"Tidak ada." lu Tingxiao mengalihkan pandangannya, 
matanya memantulkan warna gelap malam di luar jendela. 
Dia tampak agak kesepian. 


Suasananya sepertinya menjadi sedikit buruk karena 
mereka terus berinteraksi seperti ini! 


"Tuan Lu, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan 
tidur dulu?" ning Xi dengan hati-hati berkata. 


Sepertinya Lu Tingxiao telah melihat melalui dirinya. Dia 
mengangkat tangannya, "Jangan terburu-buru, duduk." 


Tidak sedang terburu-buru?! Dia sedang terburu-buru, oke! 


Bab 15: Anda Ingin Tidur dengan Saya dan Menghindari 
Tanggung Jawab? 


Dukung penerjemah dengan membaca Hidden Marriage on 
volaretranslations. 


Ning Xi duduk dengan patuh seperti seorang siswa sekolah 
dasar. Wajahnya terlihat seperti ingin menangis. 


lu Tingxiao memegangi kepalanya dengan satu tangan, 
"Kamu takut padaku?" 


Di kegelapan malam, Lu Tingxiao tampak lebih berbahaya 
dibandingkan dirinya yang dingin di siang hari. 


ning Xi menggelengkan kepalanya dengan penuh 
semangat, lalu mengangguk hati-hati, "Mungkin tidak ada 
satu orang pun yang tidak takut padamu di ibu kota, kan?" 


Jari-jari ramping Lu Tingxiao memainkan cangkir di 
tangannya saat dia perlahan berkata, "Jadi, kamu takut 
padaku karena orang lain takut padaku? lalu mengapa kamu 
tidak menikah denganku karena wanita lain juga 
menginginkannya? " 


Pertanyaan ini membuat Ning Xi takut sampai dia hampir 
tergelincir dari kursinya. 


Dia baru saja berpikir bahwa dia telah lolos dari persidangan 
ini pada hari itu. Jelas sekali dia terlalu naif. 


bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan yang begitu 
berat? 


Ning Xi gemetar saat dia mengangkat tangannya, "Sebelum 
menjawab pertanyaan ini, bisakah saya bertanya yang 
lain?" 


Lu Tingxiao mengangguk, "Boleh." 


Mengapa saya? Apakah karena Little Treasure 
mengandalkan saya? Menurut saya itu hanya sementara. dia 
akan baik-baik saja setelah emosinya stabil. Bahkan jika dia 
selalu seperti itu, Anda tidak perlu Anda tidak perlu 
merepotkan diri Anda sendiri dengan cara ini "Ning Xi 
dengan susah payah membujuknya seolah-olah sedang 
menasihati seorang gadis muda yang telah menyimpang 
dari jalan yang benar. 


lu Tingxiao meletakkan cangkirnya dan mengangkat 
matanya untuk menatapnya, Saya pikir saya sudah 
menjelaskannya saat pertama kali Nyonya Ning. Saya tidak 


keberatan mengatakannya lagi jika Anda masih tidak 
mengerti. Saya akan membalas Anda dengan tubuh saya 
karena Anda menyelamatkan Harta Karun Kecil. " 


justru karena alasan inilah aku tidak bisa menerima ini oke 
!? Ning Xi meraung di dalam hatinya. 


Ning Xi merasa bahwa dia tidak dapat berkomunikasi lebih 
jauh dengannya tentang hal ini. Dia hanya bisa membuat 
ekspresi minta maaf, "Tuan Lu, saya sangat berterima kasih 
atas niat baik Anda. Aku benar-benar menentang 
pernikahan, jadi 


Lu Tingxiao mengangkat alis, Jadi, kamu hanya ingin tidur 
denganku? Namun Anda tidak ingin mengambil tanggung 
jawab dengan menikahi saya? " 


Ya, tunggu sebentar! Tidak, tidak, tidak bukan itu yang saya 
maksudkan! Ning Xi hendak berlutut untuknya. bisakah dia 
menjadi lebih menakutkan dengan kata-katanya? 


Sayangnya, saya tidak bisa menerima seks pranikah. 


Siapa yang akan percaya itu . Ning Xi tidak bisa menahan 
diri untuk bergumam pelan setelah mendengar itu. 


Anda sudah membuat seseorang hamil sebelum menikah, 
oke? 


Ekspresi lu Tingxiao sedikit tidak fokus saat melihat ke luar 
jendela, Harta Karun Kecil adalah kecelakaan, saya tidak 
tahu siapa ibunya. 


Mengapa ini terdengar begitu mengerikan? 


Kalau begitu kau berpikir aku punya anak laki-laki? Lu 
Tingxiao tiba-tiba bertanya. 


"Itu tidak mungkin!" seperti yang dikatakan Lu Tingxiao, 
semua wanita di ibu kota sedang berusaha keras untuk 
menjadi ibu tiri Harta Kecil. Bagaimana mungkin dia 
keberatan bahwa dia memiliki seorang putra! 


"Lalu mengapa?" 


Menilai dari keadaan yang terjadi, Lu Tingxiao tidak akan 
melepaskannya kecuali dia memberikan jawaban yang 
memuaskan. 


ning Xi memegangi dahinya tanpa daya. Dia berkata setelah 
menarik napas dalam-dalam, Tuan Lu, pernikahan bukanlah 
permainan. Terlepas dari apakah itu untuk melunasi hutang 
atau alasan lain, kita baru bertemu. Apakah Anda 
memahami kepribadian saya? Apakah kamu tahu masa 
laluku? 


Yang ingin aku nikahi adalah dirimu yang sekarang. masa 
lalumu tidak ada hubungannya denganku. " Jawaban Lu 
Tingxiao sombong seperti yang diharapkan. 


Ekspresi Ning Xi mendingin, Namun, bagiku, masa laluku 
juga bagian dari diriku. Aku tidak punya cara untuk 
memotong masa laluku untuk menikah denganmu. Pak Lu, 
kami menempuh jalan yang berbeda. Saya dengan tulus 
menyarankan agar Anda menarik kembali ide absurd Anda. " 


Setelah itu adalah keheningan yang pekat. 


Ning Xi berpikir bahwa yang lain akan mulai marah besar 
karena dipermalukan karena ditolak lagi. 


Lu Tingxiao berbicara dengan nada datar, "Dimengerti." 


Saraf Xi yang terluka akhirnya mengendur, "Kalau begitu 
aku akan tidur, selamat malam." 


"Selamat malam." 


Pria itu melihat punggung lemah itu, tatapannya tak 
terduga seperti kedalaman laut. Satu-satunya hal yang tidak 
berubah adalah panas yang berasal dari dasar laut. 


Bab 16-20 
Bab 16: Seperti yang Diharapkan dari Putra-Nya 


Ning Xi dibangunkan oleh suara rendah seorang pria dari 
ruang tamu keesokan paginya. 


Lu Tingxiao meletakkan ponselnya setelah mendengar 
langkah kaki di belakangnya. dia bertanya dengan nada 
hangat, "Apakah aku membangunkanmu?" 


Ning Xi menatap pria di depannya, matanya selebar piring. 


Lu Tingxiao tidak mengenakan kemeja. Jadi saat dia 
membuka pintu, pandangannya dipenuhi dengan kulit 
telanjang. Dampaknya terlalu banyak. 


dia mengusap hidungnya, untungnya dia tidak melakukan 
sesuatu yang memalukan. 


Lu Tingxiao sepertinya tidak menyadari ekspresi abnormal 
nya. Sebaliknya dia dengan tenang mengambil bajunya dari 
sofa untuk dipakai. Dia berkata sambil mengancingkan 
bajunya: Ada keadaan darurat di tempat kerja, saya harus 
pergi sekarang. bisakah aku merepotkanmu untuk 
membangunkan Harta Kecil? 


"Oh baiklah!" Ning Xi mengangguk saat dia bergegas 
memanggil Little Treasure. 


Pada akhirnya, dia tidak perlu memanggilnya. Dia melihat 
Pikachu yang lembut, moe, dan sangat imut saat dia 
berbalik. itu menatap langsung ke ayah tersayang, Lu 
Tingxiao, tanpa berkedip. Ekspresinya jelas tidak senang. 


"Little Treasure, pergi dan ganti pakaianmu." Lu Tingxiao 
mengenakan mantelnya dan memesan putranya. 


Reaksi yang dia dapatkan adalah 'Bang!' Saat pintu kamar 
tidur ditutup. 


Benar-benar kejam. 
lu Tingxiao: 
Ning Xi: 


Lu Tingxiao mencoba membuka pintu dan menemukan 
bahwa pintunya terkunci dari dalam. 


Dia melihat ke arah Ning Xi, "Apakah Anda memiliki 
kuncinya?" 


Ning Xi dengan canggung menggelengkan kepalanya, "Ya, 
tapi itu ada di dalam ruangan!" 


lu Tingxiao mencubit alisnya saat dia berbicara dengan 
nada dingin, Lu Gingyu, aku memberimu waktu tiga menit. 
Jangan pernah berpikir untuk kembali ke sini jika kamu 
belum keluar saat itu. " 


Tidak ada satu pun suara mengintip dari dalam setelah tiga 
menit. 


Lu Oingyu, keluar! jika kamu akan menunggu sampai aku 
memaksamu keluar, maka aku tidak akan semudah ini 
untuk diajak bicara! " 


Masih tidak ada gerakan. 


Roti kecil tertentu tidak meninggalkan sedikit pun martabat 
ayahnya. 


Ning Xi sedang mengawasi dari samping dan menahan 
keinginan untuk tertawa, "Aku hanya harus pergi bekerja 
nanti, mengapa tidak membiarkan Little Treasure tinggal di 
sini lebih lama?" 


Wajah Lu Tingxiao menjadi hitam saat dia mengeluarkan 
ponselnya untuk melakukan panggilan. 


ning Xi diam-diam meliriknya dan menemukan bahwa dia 
memanggil psikiater. Dia terdiam sesaat. Dia memanggil 
psikiater untuk sesuatu yang sekecil ini? Bukankah itu 
membuat gunung dari sarang tikus mondok? 


Ning Xi terbatuk ringan dan menyarankan, "Mengapa Anda 
tidak membiarkan saya mencobanya?" 


lu Tingxiao ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan 
kepalanya. 


Ning Xi bersandar di pintu dan mencoba memasang nada 
lembut, Harta Kecil, bibi harus pergi bekerja nanti. Aku tidak 
bisa menjagamu, bisakah kamu pulang dengan ayah dulu? 


Masih belum ada respon dari dalam. 


Bagaimana kalau begini, mari bertukar nomor telepon agar 
kita bisa menghubungi satu sama lain kapan saja. Kita juga 
bisa melakukan video call! 


Suara langkah kaki yang goyah terdengar dari dalam. 


Direktur akan memarahiku jika bibi terlambat. Direktur kami 
benar-benar galak, bibi sangat menyedihkan wuuuuuu 


Pintunya terbuka. 


lu Tingxiao telah bersiap untuk melakukan perang yang 
panjang. Jadi jejak keheranan melintas di matanya. Dia 
menatap wanita di sebelahnya dengan tatapan yang rumit. 


Dia benar-benar bisa membujuk Little Treasure untuk keluar 
dengan patuh hanya dengan tiga kalimat. 


Treasure kecil telah mengunci dirinya di loteng rumah 
terakhir kali ini terjadi. Keluarga mereka yang terdiri dari 
empat orang, semua kepala pelayan dan pelayan, psikiater 
dan bahkan seorang ahli negosiasi telah dikerahkan. mereka 
hanya bisa merobohkan pintu pada akhirnya meskipun 
berbicara sampai bibir mereka kering sepanjang sore. Hasil 
akhirnya adalah si kecil mengabaikan mereka selama 
sebulan penuh. 


Ning Xi tidak mengetahui kejadian itu. Tentu saja, dia hanya 
berpikir bahwa anak ini terlalu penurut. dia mengambil roti 
kecil itu. Dia sengsara namun masih keluar karena dia tidak 
tahan membayangkan dia dimarahi. Dia memuji, "Little 
Treasure begitu patuh, terima kasih sayang!" 


Roti kecil yang dipuji membuat suasana hatinya meningkat. 
dia diam-diam menyerahkan selembar kertas dengan 
serangkaian angka di atasnya. 


Ning Xi menerima pesan, Eh? Apakah ini nomor telepon 
Anda? Bagus, saya akan menyimpannya. Aku pasti akan 
meneleponmu setelah aku bebas! " 


Lu Tingxiao mengira ada sesuatu yang aneh. Harta kecil 
tidak punya telepon, jadi dari mana dia mendapatkan nomor 
telepon itu? 


Dia melirik untuk meminjam kelebihan tinggi badannya - itu 
adalah nomor teleponnya. 


Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari putranya! 


Bab 17: Duo Jodoh 
Starlight Entertainment. 


Chang Li sangat marah di kantor, "Ning Xi mengikuti audisi 
dan mendapat peran untuk mendukung pemeran utama 
wanita!" 


Mendukung pemeran utama wanita? .ning Xueluo 
mengerutkan kening, Bukankah dia hanya memainkan 
peran yang tidak relevan dalam beberapa film yang tidak 
diketahui? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk 
mengikuti audisi pemeran utama wanita pendukung! " 


Saya pikir itu aneh juga. Saya menemukan beberapa hal 
tentang audisi kemarin untuk peran utama wanita setelah 
bertanya-tanya. .para hakim telah bersiap untuk pergi 
ketika mereka melihat Ning Xi secara tidak sengaja. Mereka 
pikir dia sempurna untuk peran itu dan memutuskannya 
saat itu juga. Pantas saja kamu begitu waspada padanya, 
Ning Xi ini memang terlalu licik. .audisi sudah berakhir tapi 
dia masih bisa mempengaruhi para juri. Siapa yang tahu 
yang mana yang dia coba kaitkan! " 


Chang Li tidak berani berkata apa-apa lagi. Penampilan Ning 
Xi adalah senjata pembunuh. Tidak mengherankan jika 
salah satu juri menyukainya. 


dia awalnya berencana untuk membesarkan Ning Xi 
dengan hati-hati ketika dia menandatanganinya. Siapa yang 
tahu bahwa tiba-tiba akan ada Ning Xueluo yang muncul 
entah dari mana. 


Di satu sisi adalah pemula tanpa koneksi apa pun. .di sisi 
lain adalah artis populer dengan latar belakang keluarga 
penting, pilihannya jelas. Di tempat seperti lingkaran 
hiburan, bukan hanya penampilan yang penting. 


Ekspresi Ning Xueluo sedih, "Meskipun bukan pemeran 
utamanya, film ini adalah produksi besar!" 


Siapa pun yang mendengarkan ini akan dapat mengatakan 
bahwa dia tidak ingin Ning Xi mendapatkan peran ini. 


Chang Li sedikit bermasalah, "Saya khawatir akan ada 
masalah kali ini. Perusahaan telah menginvestasikan banyak 
dana untuk film ini. .bos di belakang perusahaan kami pasti 
akan senang karena aktris utama dan pendukung berasal 
dari perusahaan kami. Tidak apa-apa jika ada seseorang 
yang lebih cocok yang bisa menggantikan Ning Xi. Sayang 
sekali tidak ada yang lulus audisi terakhir kali. .sekarang 
kita tidak punya alasan untuk mengeluarkan Ning Xi 


Ning Xueluo sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tiba- 
tiba menjadi tenang. Menyentuh kukunya yang terawat 
sempurna, dia tertawa sekali, Lupakan saja, karena dia 
sangat ingin memainkan roh rubah, maka biarkan dia 
melakukannya! .heh, seorang penggoda yang menyebabkan 
jatuhnya suatu bangsa, peran ini sangat cocok untuknya! " 


Ning Xi dengan cepat menerima panggilan Chang Li yang 
memberitahukan bahwa peran utama pendukungnya untuk 
"Land Under Heaven" telah diputuskan, dan dia harus 
bersiap. 


Filmnya? Land Under Heaven? .menampilkan pemeran 
utama wanita menggunakan semua jenis sifat baik untuk 
membantu pemeran utama pria naik takhta. 


Sementara pemimpin wanita pendukung menggunakan 
semua jenis metode keji, menjadikan musuh masyarakat 
dan dikutuk. .itu berakhir dengan dia akhirnya dipaksa 
untuk melompat ke tebing oleh pemeran utama wanita dan 
mencerahkan hati orang-orang di mana-mana. 


Tidak heran Ning Xueluo begitu murah hati membiarkan dia 
memilikinya dengan pengaturan seperti ini. 


.masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan meskipun 
dia mendapat petunjuk pendukung untuk 'Land Under 
Heaven'. Ning Xi harus pergi ke syuting lain, perannya 
adalah sebagai simpanan yang telah mencuri suami 
seseorang. Hanya ada lima menit adegan tersisa untuk 
syuting hari ini. .dia akan dikelilingi oleh kerumunan orang 
yang akan dipukuli dengan kejam selama lima menit. 


Sebenarnya, syuting lima menit itu memakan waktu dua 
jam. Para aktor yang berperan sebagai penonton tidak 
berpengalaman dan tindakan mereka tidak sesuai dengan 
ekspresi mereka. Dia harus dipukuli berulang kali. 


.sekembalinya ke rumah, Ning Xi dengan santai menyalakan 
TV dan berbaring di sofa dengan kelelahan. 


Dia merasa seperti dia telah melupakan sesuatu setelah 
berbaring sebentar. 


TV menayangkan berita pada saat ini dan siluet yang 
familiar muncul di layar. 


wajah yang sangat cantik, bahu yang lebar, pinggul yang 
sempit, kaki yang panjang dan temperamen yang mencapai 
puncak gunung yang tinggi. Jika itu bukan ayah roti kecil, 
Lu Tingxiao, lalu siapa itu! 


Lu Tingxiao sepertinya sedang menghadiri upacara 
penandatanganan kontrak dan berjabat tangan dengan 
beberapa orang asing. 


pembawa acara berbicara dengan penuh semangat saat dia 
memperkenalkan bagaimana Lu Corporation telah berhasil 
menandatangani kolaborasi dengan merek DR Italia dan 
memasuki pasar Eropa. Nilai saham mereka bisa berlipat 
ganda. 


Ning Xi akhirnya ingat saat dia menonton, dia lupa 
memanggil roti kecil! 


Istana platinum. 


Orang tua Lu telah kembali dari luar negeri dan keluarga 
yang terdiri dari lima orang sedang mengadakan reuni saat 
makan malam. 


Perusahaan Lu akhirnya akan menyelesaikan kontrak 
penting yang telah mereka diskusikan selama tiga tahun. 
Tuan tua Lu sangat bahagia dan dia sangat memuji Lu 
Tingxiao, bahkan memuji Lu Jingli. 


Namun, poin utama muncul menjelang akhir. 


Kata-katanya kira-kira berarti di sepanjang baris: Pekerjaan 
itu penting, tetapi cucunya yang berharga bahkan lebih 
penting! 


Tuan Lu tua: Tingxiao, pekerjaan itu sangat penting tetapi 
Anda tidak bisa mengabaikan Harta Karun Kecil. Kamu 
sudah menyelesaikan masa sibuk bekerja, jadi luangkan 
lebih banyak waktu untuk menemani Little Treasure! 


Nyonya Lu Tua: Temukan seseorang untuk membantu Anda 
mengurus Harta Karun Kecil jika Anda benar-benar tidak 


punya waktu! .Harta kecil telah berkembang pesat, Anda 
juga harus mempertimbangkan masalah pribadi Anda! " 


Tuan Tua Lu: "Ibumu benar!" 


Lu Jingli dengan halus menatap kakaknya, orang tua kami 
mulai memainkan game ini lagi. 


Lu Tingxiao fokus pada makan dan tidak mengucapkan 
sepatah kata pun. 


“Treasure kecil memegang telepon tanpa satupun gerakan. 
Bab 18: Mengharapkan Menantu 


Melihat pasangan ayah dan anak yang kaku, Nyonya Lu 
sangat khawatir hingga hatinya hancur, Tingxiao, apakah 
kamu mendengar apa yang aku katakan? Juga, apa yang 
salah dengan Little Treasure? .dia belum makan sedikit pun 
sepanjang malam dan dia memegang ponsel itu seperti 
harta yang tak ternilai harganya! " 


Lu Jingli sedang mengunyah iga manis dan asam, jadi 
suaranya tidak jelas, "Harta Karun Kecil sedang menunggu 
panggilan wanita cantik itu!" 

Nyonya Lu benar-benar bingung, "Wanita cantik apa?" 


lu Jingli melambaikan tangannya, "Bu, ayah, jangan terlalu 
khawatir. Kakak sudah memiliki seseorang yang dia suka! " 


Nyonya Lu terkejut tetapi tidak yakin, "Anda mengatakan 
yang sebenarnya? Jingli, jangan menipu kami! " 


Pada saat ini Tuan Lu juga dengan sungguh-sungguh 
meletakkan sumpitnya, menatap Jingli dengan curiga. 


. Mengapa saya mencoba menipu Anda, ini benar-benar 
benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya 
padanya! " Lu Jingli melihat ke arah kakaknya saat dia 
berkata begitu. 


Tingxiao, apa yang dikatakan Jingli itu nyata? Tuan Lu 
bertanya dengan suara rendah. 


Tingxiao, katakan sesuatu! Nyonya Lu mendorongnya. 
Lu Tingxiao: En. 


Madam Lu sangat cemas. Setelah menunggu setengah hari 
dia hanya mendengar suara "En". Tiba-tiba perutnya penuh 
dengan api, Kamu anak yang mengerikan, tidak bisakah 
kamu menambahkan satu kata pun? Mengapa berbicara 
denganmu selalu sangat sulit! 


Lu Tingxiao: Benar. 
Lu Elders: 
jadi dia benar-benar hanya mengucapkan satu kata. 


Nyonya Lu masih terus khawatir. Dia ragu-ragu bertanya, 
Tingxiao, orang yang kamu suka apakah itu perempuan atau 
laki-laki? 


Ekspresi Lu Tingxiao berubah sedikit menjadi gelap, hampir 
mengertakkan giginya saat dia mengucapkan tiga kata, "Itu 
seorang gadis." 


lu Jingli tertawa terbahak-bahak hingga hampir berguling 
dari kursinya, "Tentu saja itu perempuan. Terlebih lagi, dia 
adalah wanita muda yang sangat cantik. Harta Kecil kita 
juga sangat menyukainya, panggilan telepon yang ditunggu 
Harta Kecil adalah dari dia! 


.Madam Lu hampir menangis kegirangan setelah mendengar 
ini, Nenek moyang kami telah memberkati dan melindungi 
kami, nenek moyang telah memberkati dan melindungi 
kami! Tingxiao, dia berasal dari keluarga mana? Berapa 
usianya? Darimana dia datang? Apa pekerjaannya? Orang 
macam apa di keluarganya? .kenapa kamu tidak memberi 
tahu kami tentang apa pun 


Lu Jingli buru-buru menghentikannya, Bu, tenanglah! 
Banyak hal yang belum ditetapkan. Kami tidak memberi 
tahu Anda karena kami takut Anda akan mengganggu dan 
mengacaukan semuanya! 


Segalanya mungkin akan memburuk jika mereka tahu 
identitas Ning Xi. Reputasi ning Xi buruk, dan dia juga 
berkecimpung di industri hiburan. 


Pada saat ini, Tuan Lu juga membuka mulutnya, Itu adalah 
seseorang yang disetujui Tingxiao. Kami tidak akan memiliki 
masalah, jangan terlalu khawatir. " 


Apa maksudmu aku khawatir? Apakah kamu tidak khawatir 
Siapa yang begitu tertekan sehingga mereka tidak bisa 
tidur di tengah malam? Siapa yang akhirnya pergi ke 
beranda untuk merokok? " Nyonya Lu tanpa ampun 
mengekspos suaminya. 


.Namun, dia merasa jauh lebih nyaman setelah mendengar 
kata-kata suaminya, Pendapat Tingxiao tentang orang lain 
sangat ketat, jadi gadis yang dia pilih pasti tidak akan di 
bawah standar. Yang lebih langka lagi, Harta Karun Kecil 
juga menyukainya! " 


begitu dia selesai berbicara, telepon yang dibawa Harta 
Kecil sepanjang malam tiba-tiba berdering. 


Ponsel ini adalah nomor telepon pribadi Lu Tingxiao, sangat 
sedikit orang yang mengetahuinya. 


Lu Jingli pergi untuk melihat, itu benar-benar nomor Ning Xi. 


"Apakah gadis itu menelepon?" .Madam Lu bertanya dengan 
bersemangat, seolah dia akan segera menemui 
menantunya. 


Lu Jingli menganggukkan kepalanya berulang kali dan 
membantu Little Treasure menerima panggilan itu. Little 
Treasure tidak benar-benar tahu cara menggunakan ponsel. 
lu Tingxiao telah membelikannya sebelumnya, tetapi dia 
tidak suka menggunakannya dan melemparkannya ke suatu 
tempat. 


Segera, seluruh meja terfokus pada telepon di tangan Little 
Treasure. 


Lu Jingli memiliki kulit paling tebal dan langsung pergi ke 
samping telepon untuk menguping. 


Bab 19: Orangtua yang Terkejut 


Ning Xi berjuang dengan dirinya sendiri untuk waktu yang 
lama karena dia bertanya-tanya apakah akan menelepon. 
Dia memutar nomor yang telah diberikan pada akhirnya. 


dia tidak terlalu menyukai anak-anak sejak kejadian lima 
tahun lalu. Faktanya, dia agak menghindari untuk 
mendekati mereka. 


Itu membawa beberapa kenangan buruk untuknya dan 
membuatnya memikirkan anak yang telah hilang ... 


Anak itu membawa harapan terhangatnya. Itu juga mewakili 
masa lalunya yang paling kotor. 


untuk beberapa alasan dengan Little Treasure, tidak hanya 
perasaan tidak nyaman yang hilang, tetapi dia entah 
kenapa menyukainya. Dia tidak bisa menahan diri untuk 
tidak mendekatinya. 


Itu aneh. 


"Halo . Halo?" Tidak ada suara meskipun panggilan telah 
diangkat. 


ning Xi tahu bahwa itu pasti Harta Karun Kecil dan tertawa, 
Itu Harta Karun Kecil kan? Maaf, bibi baru saja 
menyelesaikan pekerjaannya dan berpikir untuk menelepon 
Anda. 


Little Treasure tidak bisa berbicara dan tidak punya cara 
untuk menjawabnya. Jadi Ning Xi hanya bisa berbicara 
sendiri dan mencoba memikirkan hal-hal untuk dikatakan. 


. Sayang, apakah kamu sudah makan? Kamu terlalu kurus 
jadi kamu harus makan lebih banyak, oke? 


Anak-anak tidak bisa pilih-pilih makanannya! Anda tidak 
akan tumbuh dengan cepat jika Anda pilih-pilih! Anak-anak 
juga sangat lucu saat mereka gemuk! Meskipun kamu sudah 
sangat menggemaskan sekarang 


Oh ya, aku baru saja melihat ayahmu di TV! .dia baru saja 
berhasil menandatangani kesepakatan bisnis yang besar, 
dia benar-benar mengesankan. Bantu aku memberi selamat 
padanya! " 


Sepuluh menit kemudian, Harta Kecil meletakkan telepon 
dan mengeluarkan papan tulis yang tidak digunakannya 
selama beberapa waktu. 


Dia menulis dalam bahasa Inggris stroke demi stroke: 
Selamat. 


dia pandai berbahasa Cina dan Inggris meskipun Little 
Treasure tidak tahu bagaimana berbicara. Dia tetap menulis 
bahasa Inggris hampir sepanjang waktu karena dia merasa 
tulisan China merepotkan. 


Namun, dia sudah lama tidak menulis apapun karena dia 
tidak punya keinginan untuk berkomunikasi. 


.kedua tetua itu membeku karena terkejut. 


Lu Jingli masih relatif tenang karena dia sudah pernah 
melihat ini sebelumnya. 


Lu Tingxiao diam-diam mendengar kata-kata Ning Xi. 
Senyuman terlihat di wajah gunung esnya setelah melihat 
satu kata itu. Dia mengusap kepala kecil itu, "Terima kasih." 


setelah Little Treasure selesai menulis, dia mulai makan 
tanpa sepatah kata pun dengan aura yang sangat serius. 


Dia bahkan memakan wortel yang paling dia benci. 
Kedua tetua terus menatap dengan kaget. 


Para tetua baru saja tersenyum. Cucu mereka yang patuh 
dengan sukarela mulai menulis dan makan. .dia bahkan 
makan wortel 


Nyonya Lu akhirnya sadar kembali. Tidak dapat menahan 
diri, dia bertanya: "Jingli, apa yang gadis itu katakan kepada 
Little Treasure di telepon barusan?" 


Tuan Lu juga memiliki ekspresi ingin tahu. 


lu Jingli, yang menjadi pusat perhatian dari orang tuanya, 
perlahan berkata, Dia tidak banyak bicara, dia hanya 
menyuruh Little Treasure untuk makan lebih banyak dan 
tidak pilih-pilih. Dia bahkan meminta Little Treasure untuk 
menyampaikan ucapan selamatnya kepada kakak laki-laki. " 


Madam Lu memiliki ekspresi tidak percaya: "Apakah itu?" 
lu Jingli mengangkat bahu: "Apa lagi itu?" 


Tuan Lu tampak bersyukur, Gadis itu sebenarnya berhasil 
mencapai lebih banyak dalam satu panggilan telepon 
daripada apa yang dilakukan psikiater Little Treasure dalam 
setahun. 


"Betul sekali!" Nyonya Lu terkejut dan bahagia, Gadis ini 
tidak terlihat buruk! .tingxiao, kamu harus bekerja keras! 


Lu Tingxiao: Un. 


Nyonya Lu memandang putra tertuanya dengan tatapan 
jijik. Dia kemudian berbalik ke arah bungsunya, Lao Er, 
kakakmu seperti sepotong kayu, bagaimana dia bisa tahu 
bagaimana mengejar seorang gadis? Anda harus 
membantunya, oke? 


Sekarang kamu tahu betapa bergunanya aku! .lu Jingli 
mendengus bangga, "Jangan khawatir, saya pasti akan 
menggunakan ajaran seumur hidup saya untuk membantu 
saudara saya! mari kita tetapkan aturan dulu, kalian berdua 
tidak boleh ikut campur. Anda tahu bahwa terlalu mudah 
untuk merusak segalanya pada tahap ini ketika orang tua 
ikut serta! 


kedua tetua sepakat berulang kali, "Kami mengerti, kami 
mengerti, kami hanya meminta!" 


Bab 20: Mantannya Dapat Ditemukan Di Mana Saja 


Setelah makan malam, ketika orang tua mereka baru saja 
pergi, Lu Jingli mengibaskan ekornya dan meminta hadiah 
dari saudaranya. 


Apa aku berbuat baik barusan bro ?! Apakah saya ?! 


dia telah mengibas-ngibaskan ekornya sesaat. Kakaknya 
melemparkan sesuatu yang kecil ke arahnya dengan 
semburan. 


Lu Jingli menangkapnya dengan mengangkat tangan, "Apa 
ini?" 


Matanya melotot setelah melihatnya dari dekat. 
Itu adalah kuncinya. 


Sebuah kunci dari mobil sport Bugatti edisi terbatas ulang 
tahun ke-100 yang sudah lama diincarnya! Hanya satu yang 
pernah dibuat! 


OH! Sayangku tercinta! " Lu Jingli memeluk kunci mobil dan 
menciumnya dengan gila, "Bro, aku mencintaimu!" 


saudaranya tidak pernah mengalah tidak peduli berapa 
banyak dia telah memohon sebelumnya. Siapa sangka sang 
kakak akan melemparkannya padanya dengan hanya 
dengan santai mengucapkan beberapa patah kata di depan 
orang tuanya. 


Ning Xi ini menempati tempat yang lebih besar di hati 
saudaranya daripada yang dia bayangkan! 


lu Jingli bahkan lebih khawatir ketika dia berpikir, Tentang 
ini, bro, apa kamu yakin itu Ning Xi? Anda tidak hanya 


bermain-main tetapi Anda benar-benar berniat untuk 
menikahinya? " 


"Nikah." Nada bicara Lu Tingxiao tidak meninggalkan ruang 
untuk kesalahpahaman. 


Lu Jingli menarik napas setelah mendengarnya. .dia 
berbicara dengan tulus dengan nada muram sebagai 
seseorang yang telah melalui banyak hubungan: 


Kalau begitu aku harus memberitahumu untuk 
mempersiapkan dirimu. Mengejar wanita mirip dengan 
bermain game, dan itu dapat dikategorikan ke dalam 
berbagai tingkat kesulitan. Mode mudah, normal, keras, dan 
neraka. .mengejar Ning Xi jelas merupakan mode neraka! " 


Semua wanita memiliki kelemahan, tapi bisakah kamu 
menggunakan uang dengan Ning Xi? Anda bisa tahu bahwa 
dia pasti tidak akan menerima dukungan finansial atau 
kesepakatan rahasia jika dilihat dari seberapa buruk dia di 
dunia hiburan meskipun penampilannya. " 


Menggunakan perasaan? .lihat berapa banyak pacar yang 
dia miliki ketika dia berada di luar negeri! Mantannya dapat 
ditemukan di seluruh lingkaran hiburan. Latar belakang 
mereka semuanya luar biasa. Bahkan aku ingin sujud kagum 
saat melihat daftar nama itu. .Saya tidak pernah ingin 
mengakui kekalahan kepada siapa pun sebelumnya dalam 
masalah seperti ini! " 


Untuk menggunakan bayi? Jangan pernah berpikir untuk 
menggunakan bayi untuk mengikatnya dalam pernikahan. 
Dia sepenuhnya berfokus pada kariernya dan tidak 
berencana memiliki bayi. .bahkan jika master ini merayu dia 
secara pribadi, saya akan memiliki peluang 80% untuk 
GAME OVER. Seorang pemula hubungan EO nol sepertimu 
hanya akan berubah menjadi EXP untuknya! 


Lu Tingxiao menatapnya dengan dingin, "100%". 


Mulut Lu Jingli bergerak-gerak, "Oke oke oke, saya punya 
peluang 100% untuk GAME OVER. .tidak keberatan dengan 
detail kecil ini, oke? Pokoknya saya mungkin sudah 
mencapai kesimpulan. Saya berani bertaruh bahwa Ning Xi 
sama seperti saya, seseorang yang telah memutuskan untuk 
tidak pernah menikah atau punya anak. Orang seperti ini 
sangat sinis terhadap hubungan dan perasaan. Kebebasan 
mereka mirip dengan hidup mereka! .itu mudah jika Anda 
hanya ingin bermain-main. Ini akan sangat sulit jika kamu 
ingin menikahinya! " 


Itu karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang 
membuatmu ingin menikah dan punya anak dengan 
sukarela. .Ekspresi dingin lu Tingxiao sebenarnya terlihat 
sedikit lembut di bawah sinar bulan yang bersinar melalui 
jendela. 


Lu Jingli sedang menghitung jumlah kata yang diucapkan 
saudaranya dengan rasa tidak percaya yang tertulis di 
seluruh wajahnya, "Arere? .mereka yang sedang jatuh cinta 
memang berbeda, bahkan hubungan noob memberiku 
pelajaran! Mah ~ Meskipun apa yang kamu katakan masuk 
akal! Jadi bagaimana? Apakah Anda ingin bantuan saudara 
tersayang Anda? " 


Lu Tingxiao memberinya dua kata, "Tidak perlu." 


Lu Jingli menjadi cemas, Bagaimana bisa! .mengejar wanita 
berbeda dari bisnis. Pikirkan baik-baik, apakah Anda benar- 
benar yakin tidak membutuhkan pelatih pengejar wanita 
yang cerdas, bijaksana, dan tampan? " 


Lu Jingli mencoba yang terbaik untuk mempromosikan 
jasanya. 


Kemudian pintu ruang kerja dibuka oleh seseorang yang 
berderit. 


.mereka berdua menoleh secara bersamaan untuk melihat. 


Mereka melihat Little Treasure berdiri di ambang pintu 
dengan piyama. 


Jejak kejutan melintas di mata Lu Tingxiao. 


Eh, Little Treasure Wajah Lu Jingli juga penuh dengan 
keterkejutan. 


“Treasure kecil akan benar-benar keluar dari kamar tidurnya 
pada jam seperti ini? 


Bab 21-25 
Bab 21: Harta Karun Kecil Membuat Keributan di Istana 


Little Treasure menyukai kesunyiannya. Dia biasanya 
bersembunyi di kamarnya sendiri ketika dia selesai makan. 
Staf rumah tangga harus segera mengembalikan kamar 
setelah menyelesaikan tugasnya. mereka tidak bisa 
bersuara atau itu akan mengganggu Little Treasure, 
membuatnya mudah tersinggung atau bahkan kehilangan 
kendali. 


Nyonya Lu sebelumnya mengirim beberapa makanan ringan 
ke kamarnya karena khawatir dia tidak cukup makan. Tapi 
Harta Kecil mengunci dirinya di loteng ... 


jadi, tidak peduli betapa orang tua mereka sangat mencintai 
Harta Karun Kecil, mereka tidak berani tinggal bersama 
Tingxiao dan Jingli. 


Namun Harta Kecil benar-benar mengambil inisiatif untuk 
keluar? 


Tidak hanya itu, tapi Harta Kecil berlari menuju Lu Tingxiao 
dan memeluk kakinya. 


lu Jingli tertawa terbahak-bahak, Harta Kecil, apa yang kamu 
lakukan? Memeluk untuk mendapatkan uang saku? 


Lu Tingxiao menunduk untuk melihat putranya dan bisa 
mengatakan apa yang dia inginkan dalam sekejap. Dia 
menolaknya tanpa ragu-ragu, "Tidak, kamu sudah pergi tadi 
malam." 


dengan demikian pandangan Little Treasure mendarat di 
ponselnya. 


Kamu sudah menelepon sekali saat makan malam. Lu 
Tingxiao menolaknya lagi. 


Lu Jingli akhirnya mengerti setelah melihat dari samping. Si 
kecil merindukan Ning Xi. 


melihat bahwa dia tidak dapat membujuk ayahnya, Harta 
Karun Kecil berlari ke arah Lu Jingli dan menggunakan 
kembali gerakan yang sama, dia berpegangan pada kaki 
pamannya. 


Lu Jingli kewalahan dengan kehormatan tersebut, Tidak, 
tidak, tidak, berharga, jangan gunakan gerakan ini 
denganku. Kamu tahu bahwa pamanmu tidak tahan dengan 
kelucuanmu! " 


Treasure kecil biasanya tampak linglung. Saat dia ingin 
memohon sesuatu, ekspresi dan kehadirannya yang kecil 
bisa membuatmu mati karena kelucuan dan kemudian 
bangkit kembali. 


Dia memiringkan kepala kecilnya dan menggunakan 
sepasang mata besar, indah, dan bersinar seperti bintang 
untuk melihat. seseorang tidak akan bisa menahan diri 
untuk tidak memetik semua bintang dari langit untuk 
diberikan kepadanya. 


Satu-satunya di keluarga yang bisa menolak langkah ini 
adalah Lu Tingxiao. 


Lu Jingli mengangkat bahu tanpa daya, "Tidak ada gunanya 
bertingkah manis denganku Harta Kecil, aku tidak bisa 
memenangkan hati ayahmu!" 


Harta Karun kecil segera melepaskan Lu Jingli. 


Benar-benar berhati dingin. 


Lu Jingli berpegangan ke dinding dan tertawa tanpa henti 
melihat lelaki kecil itu tampak seolah-olah dia telah dipukuli 
sampai hitam dan biru oleh orang tuanya, Ah, kamu 
sebenarnya tidak harus menjadi Harta Karun Kecil yang 
gelisah ini. Ada ungkapan lama, jika cinta antar pasangan 
itu benar, maka ketidakhadiran hanya akan membuat hati 
semakin dekat! Tunggu sampai ayahmu menikahi bibi Xiao 
Xi. Maka Anda akan bisa melihatnya setiap hari! " 


Bujukannya gagal. 


Si kecil berlari ke pintu, membantingnya hingga terbuka 
dan berlari keluar. 


lu Jingli mengangkat bahu, "Apa yang harus kita lakukan?" 
"Dia makan banyak malam ini." Kata Lu Tingxiao. 


Arti dalam kata-katanya adalah bahwa Harta Kecil saat ini 
tidak dapat menggunakan taktik absolut, mogok makan. 


Lu Jingli menjadi tenang setelah mendengar kakaknya 
berkata begitu. 


namun, mereka benar-benar meremehkan Little Treasure ... 


Dia masih anak-anak, dia tidak membutuhkan taktik atau 
rencana apa pun. Dia hanya perlu membuat keributan. 


Ledakan besar terdengar dari ruang tamu saat mereka baru 
saja selesai berbicara. 


Lu Jingli bertukar pandangan dengan saudaranya dan 
keduanya bergegas ke bawah. 


ruang tamu di lantai bawah sudah dihancurkan dalam waktu 
sesingkat itu. Vas bunga kuno di sudut yang setinggi 


seseorang telah didorong ke lantai dan hancur. Segala 
sesuatu yang bisa ditepis atau dihancurkan sudah menemui 
nasib yang sama... 


Lu Oingyu! 


lu Tingxiao hanya akan memanggil nama lengkap Little 
Treasure saat dia benar-benar marah. 


Bahkan Lu Jingli tidak tahan dengan kehadiran yang 
menakutkan itu setelah dilepaskan, apalagi Harta Kecil. 


Little Treasure mulai gemetar ketakutan oleh ekspresi 
mengerikan ayahnya. emosinya semakin tidak terkendali. 
Dia berteriak sekuat tenaga saat dia berlari ke mana-mana 
melanggar semua yang bisa dia dapatkan. 


Lu Jingli buru-buru mengikuti dari belakang, namun dia 
tidak berani untuk mengikuti terlalu dekat. konsekuensinya 
akan sangat buruk jika mereka tidak sengaja jatuh, karena 
ada begitu banyak pecahan di tanah. 


Bab 22: Menghubungi Dukungan Darurat 


Saudaraku, kita tidak bisa terus seperti ini. Minta saja Ning 
Xi untuk datang? 


"Tidak dibutuhkan." Lu Tingxiao menolak gagasan itu 
dengan dingin. 


Lu Jingli dengan sungguh-sungguh mencoba untuk 
mempengaruhi dia, Saudaraku, Harta Karun Kecil hanyalah 
seorang anak kecil, bukan salah satu dari bawahanmu. Anda 
terlalu kasar padanya, apa masalahnya dengan sedikit 
memanjakannya? Semua anak memiliki waktu di mana 
mereka keras kepala atau menimbulkan masalah. " 


Ini bukan hak Anda untuk mengganggu cara saya mendidik 
anak saya. Wajah Lu Tingxiao membeku. sepertinya dia 
bertekad untuk tidak membiarkan Harta Karun Kecil terbiasa 
dengan kebiasaan buruk mengamuk untuk mendapatkan 
apa yang diinginkannya. 


Lu Jingli merasa canggung karena terjebak di antara 
pasangan ayah dan anak ini. Ini benar-benar sakit kepala! 


jika keadaan memburuk hingga orang tua mereka akan 
mendengarnya, masalah dia membawa Harta Karun Kecil ke 
bar akan terungkap sepenuhnya begitu mereka mulai 
menyelidiki. 


Dewa, tolong kirim seseorang untuk menyelamatkannya! 


ketika Lu Tingxiao pergi untuk menangkap Harta Karun 
Kecil, Lu Jingli segera menemukan ponselnya dan diam-diam 
menelepon Ning Xi 


Di malam hari, Ning Xi ada di rumah membaca naskah 
sambil setengah hati mengobrol dengan seseorang secara 
online. 


Raja Iblis yang Rusak: Ning Xi Kecil, tidak bisakah kamu 
mengubah nama QQ yang sudah ketinggalan zaman? sakit 
mata! 


My Lonely Empty Loss: Jadi Raja Iblis yang Rusak tidak 
melukai mata? Anda tidak merasa malu memarahi saya? 


Raja Iblis yang Rusak: Batuk, aku akan kembali ke China 
bulan depan, jemput aku di bandara! 


My Lonely Empty Loss: Tidak pergi, tidak gratis. 


Raja Iblis yang rusak: Angkat aku! 


My Lonely Empty Loss: Saya sudah mengatakan bahwa saya 
tidak bebas! 


Raja Iblis yang Rusak: Apakah kamu datang atau tidak? 


My Lonely Empty Loss: Orang yang Anda hubungi tidak 
ingin berbicara dan melempar seekor anjing 


Raja Iblis yang Rusak: Orang yang Anda hubungi 
mengencangkan anjing Anda 


My Lonely Empty Loss: Anjing merasa telah dilanggar oleh 
jarum 


Raja Iblis yang Rusak: ****! Bagaimana kabarmu bahkan 
lebih jahat dariku! Juga, siapa yang kamu katakan memiliki 
jarum! 


My Lonely Empty Loss: Kaulah yang mulai bertingkah kotor, 
aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. 
saya masih harus membaca naskah saya. 


Raja Iblis yang Rusak: Itu hanya peran kecil pendukung 
utama wanita, apa yang harus dilihat! Kami dulu memiliki 
perasaan satu sama lain, apakah Anda benar-benar akan 
menjadi tidak berperasaan? 


My Lonely Empty Loss: Ada banyak sekali orang yang 
dulunya bersama saya, berapa kamu? 


Raja Iblis yang Rusak: Ning Xi Kecil! Tunggu saja laozi !!! 


Ning Xi menutup laptopnya dan dengan sepenuh hati mulai 
mempelajari naskahnya. 


setelah membaca beberapa saat, ponselnya tiba-tiba 
berbunyi. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. 


Dia khawatir karena kru drama yang menelepon, jadi dia 
segera mengangkatnya. 


Halo, Ning Xi, selamatkan aku !! 
"Kamu adalah " 


Saya Lu Jingli, cepat datang ke Istana Platinum, sesuatu 
terjadi pada Harta Karun Kecil! 


"Apa? Apa yang terjadi dengan Little Treasure? Hati Ning Xi 
segera menegang. 


Ini sangat mendesak, cepat datang, cepat Sa-kakak, 
tenanglah Dia masih muda Harta Kecil, Harta Kecil, kau tidak 
bisa menghancurkan itu Ah 


Lu Jingli membuatnya terdengar sangat serius, dan dengan 
suara benda-benda yang jatuh dan pecah dari telepon, Ning 
Xi menjadi semakin tegang. dia buru-buru berubah saat dia 
berkata, "Saya akan segera datang!" 


Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Begitu dia 
mendengar sesuatu telah terjadi pada Little Treasure, dia 
tidak bisa duduk diam lagi. 


dia hanya mengenalnya selama beberapa hari, namun dia 
sudah ada di dalam hatinya dan dia tidak bisa 
melepaskannya. 


Tempat ini cukup jauh dari Istana Platinum dan naik taksi 
akan memakan waktu setidaknya empat puluh menit. ning 
Xi khawatir sesuatu akan terjadi jika dia terlalu lama 
sehingga dia mendorong sepeda motornya keluar dan 
meluncur menuju Platinum Palace. 


Ning Xi hanya membutuhkan sepuluh menit untuk 
melakukan perjalanan selama empat puluh menit. 


lu Jingli kemungkinan besar telah memberi tahu penjaga 
keamanan, karena mereka mengizinkannya masuk segera 
setelah dia menyebutkan namanya. Sudah ada pelayan 
yang menunggu untuk membawanya masuk ketika dia tiba 
di luar Villa No. 8. 


Bab 23: Memilih Pertarungan dengan Bos dalam Kemarahan 


Ning Xi mengenakan celana kulit hitam ketat agar lebih 
mudah mengendarai sepeda. Dia melepas helm dan sarung 
tangannya setelah dia bergegas dengan tergesa-gesa. 
rambut panjangnya jatuh ke bahunya seperti air terjun dan 
seluruh tubuhnya tampak tidak terkendali dan tampan. Dia 
sangat cantik. 


Lu Jingli hampir tidak bisa menahan peluitnya melihat dia 
masuk. 


Lu Oingyu, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak 
berani menyentuhmu? lu Tingxiao menjebak putranya di 
sudut ruang tamu. Dia menangkapnya dalam satu gerakan. 
Pria kecil itu berjuang keras di tangannya seperti binatang 
kecil yang sangat marah, dengan panik melambaikan 
tangan kecilnya yang lembut. 


Jangan! ning Xi bergegas setelah melihat situasinya dan 
merebut Harta Karun Kecil. 


Ekspresi Little Treasure menjadi linglung sesaat saat dia 
memiringkan kepalanya dan memandang pendatang baru 
itu. Kemudian matanya yang besar memerah saat dia 
membenamkan kepalanya di pelukan Ning Xi, menolak 
untuk melepaskan apapun yang terjadi. 


Hati Xi ning sangat sakit saat dia melihat roti kecil yang 
kemarin begitu manis, lembut dan indah dengan ketakutan 
di matanya dan tubuhnya gemetar. 


Dia tidak bisa lagi peduli bahwa lawannya adalah Bos Besar 
yang menakutkan begitu amarahnya meningkat. dia 
mengeluarkan kata-kata seperti senapan mesin, "Tuan Lu, 
saya tahu bahwa saya tidak berhak mengatakan apa pun 
sebagai orang luar. Saya benar-benar ingin mengatakan 
sesuatu, ada masalah besar dengan cara Anda 
membesarkannya. Anak-anak membutuhkan kehangatan 
saat mereka sekecil ini. selain itu, situasi Little Treasure 
sedikit istimewa. Dia mengalami ketakutan yang sangat 
besar dan tidak memiliki ibu di sisinya. Bagaimana Anda 
bisa sekejam ini terhadapnya? Anda harus lebih sabar dan 
memaafkan dengannya. Apa kau tidak melihat betapa 
takutnya dia? kau bahkan akan mengangkat tangan untuk 
melawannya! " 


Lu Tingxiao: Itu salahku. 
Lu Jingli: Ha ha. 


Ekspresi Lu Jingli sangat gembira saat mendengar 
saudaranya sendiri mengakui kesalahannya dengan mudah. 


Anda menunjukkan wajah hitam ketika saya memberi tahu 
Anda bahwa ada yang salah dengan metode pendidikan 
Anda. Namun Anda menerimanya dengan patuh ketika Ning 
Xi mengatakannya! 


Little Treasure seperti anak anjing kecil yang telah 
menemukan pemiliknya sejak Ning Xi datang. dia 
membiarkan Ning Xi menuntunnya kembali ke kamarnya 
dengan patuh. Orang yang sama sekali berbeda dari anak 
singa kecil yang menjadi gila sebelumnya. 


Ning Xi menepuk kepala Harta Kecil dengan meyakinkan, 
Apa yang terjadi hari ini? Bukankah dia baik-baik saja pagi 
ini? " 


Lu Jingli menghela nafas: Apa lagi itu? Little Treasure 
merindukanmu dan ingin bertemu denganmu atau 
meneleponmu. Khawatir dia akan mengganggu Anda, 
saudara laki-laki saya tidak akan membiarkan dia 
melakukan kedua hal itu. Sehingga mengakibatkan Little 
Treasure menyebabkan keributan: berlari ke mana-mana dan 
menghancurkan segalanya di ruang tamu. saudaraku tidak 
ingin memaafkan kebiasaan buruk seperti itu, jadi keduanya 
menemui jalan buntu ketika kamu masuk 


Ini semua karena dia tidak diizinkan untuk bertemu atau 
menelepon saya? Ning Xi merasa agak sulit dipercaya. Lu 
Tingxiao telah memberitahunya bahwa Harta Karun Kecil 
sangat bergantung padanya sekarang. tapi dia tidak 
berpikir dia memiliki pengaruh sebesar ini padanya? 


Apa lagi yang kamu pikirkan? Anda benar-benar 
meremehkan pengaruh Anda! " Lu Jingli mengemukakan 
satu per satu contoh setelah melihat bahwa dia masih tidak 
mengerti, "Ingat hari itu di gudang? Harta kecil menolak 
untuk membiarkan siapa pun menyentuh Anda ketika Anda 
pingsan. Saudaraku yang secara pribadi membawamu ke 
rumah sakit pada akhirnya! " 


Ning Xi tanpa sadar melirik Lu Tingxiao. Uh, Lu Tingxiao 
secara pribadi membawanya ke rumah sakit ? 


Little Treasure mengira kamu telah mati ketika dia 
terbangun di rumah sakit dan melihat bahwa kamu tidak 
ada di sana. Dia segera mengamuk dan hampir melompat 
keluar jendela. Dia baru tenang ketika kakakku memberinya 
Catatan yang kau tinggalkan. Little Treasure menggunakan 


aksi mogok makan untuk memaksa adikku membawanya 
bertemu denganmu tadi malam. Adapun malam ini, dia 
makan terlalu banyak karena panggilanmu. Dia tidak bisa 
menggunakan aksi mogok makannya yang sangat kuat, jadi 
dia melakukan ini..." 


Uh, makan terlalu banyak? dia memberitahu Little Treasure 
untuk makan lebih banyak dalam panggilan malam ini. Jadi 
apakah ini salahnya sekarang? 


Bab 24: Huluwa Huluwa 


Lu Jingli telah menjejalkan terlalu banyak informasi ke 
dalam pidatonya sekarang. Ning Xi butuh waktu lama untuk 
mencerna semuanya. 


Dia melihat roti kecil yang menempel erat di sisinya, "Harta 
Karun Kecil, apakah kamu menghancurkan semua itu hanya 
karena kamu ingin melihatku?" 


Treasure kecil mengangguk. 


Ning Xi mengerutkan kening, "Tahukah kamu melakukan itu 
salah?" 


Little Treasure menggelengkan kepalanya. 


Ning Xi akhirnya menyadari mengapa Lu Tingxiao begitu 
ketat. anak ini kemungkinan besar terlalu dimanja di rumah 
dan berpikir bahwa tentu saja semuanya harus mengikuti 
keinginannya. 


Tatapan Ning Xi berubah tajam, Kalau begitu bibi akan 
memberitahumu. Apa yang Anda lakukan salah, itulah yang 
dilakukan anak-anak nakal. Kamu tidak bisa melakukan itu 
lagi, mengerti? 


Treasure kecil mengangguk. 
Sulit untuk menggambarkan ekspresi wajah Lu Tingxiao. 


Meskipun Harta Kecil sulit diatur, dia akan menepati janji 
selama dia menyetujui sesuatu. 


Psikiater telah mencoba segala macam metode untuk 
menyembuhkan kebiasaan buruk Harta Kecil. kebiasaan 
seperti mogok makan, mengunci diri, dan bahkan 
kehancuran untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 
Namun, Little Treasure tidak pernah menyerah. 


Kedua tetua terlalu berhati lembut untuk mencoba metode 
yang lebih kuat. mereka hanya bertahan setengah jalan 
sebelum menyerah dan mengikuti kemauannya setiap kali 
Harta Karun Kecil mengamuk. 


Dampak Ning Xi pada Little Treasure lebih besar dari yang 
dia bayangkan. Tentu saja, dia senang tentang hal ini. 


Ning Xi kemudian mencoba membujuknya untuk tidur 
setelah dia selesai menetapkan aturan untuknya. Dengan 
nada lembut, "Eh, bagaimana kalau lagu baru hari ini?" 


Little Treasure dengan patuh menganggukkan kepalanya. 


Dia terbatuk beberapa kali, biarkan aku memikirkan apa 
yang harus dinyanyikan Benar! huluwa huluwa, tujuh bunga 
tumbuh di dahan, bahkan tidak takut dalam badai, lala la la 
la 


Lu Jingli telah bersandar di pintu dan hampir jatuh, 
"Bagaimana Harta Karun Kecil bisa menyukai lagu-lagu 
kekanak-kanakan dengan tingkat kecerdasannya!" 


dia kemudian menemukan bahwa si kecil mendengarkan 
dengan gembira. Yang lebih lucu adalah bahwa saudara laki- 
lakinya yang tersayang juga mendengarkan dengan 
gembira 


Ning Xi meregangkan tubuh setelah akhirnya membujuk 
Little Treasure untuk tidur, "Saya hampir selesai 
menyanyikan semua lagu anak-anak yang telah saya 
pelajari dalam hidup saya ..." 


lu Jingli tercengang, Mengapa kamu harus menyanyikan 
lagu anak-anak? Tidak masalah jika Anda menyanyikan 
sesuatu yang lain! Semua lagu anak-anak ini membunuhku! 


Ning Xi menggunakan karet gelang di pergelangan 
tangannya untuk mengikat rambutnya dengan santai. Mata 
phoenix cerahnya sedikit terangkat, Lagu lain? selain lagu 
anak-anak, semua lagu yang saya tahu tidak cocok untuk 
anak-anak! " 


Ingatan tentang nyanyiannya di bawah sinar bulan muncul 
di benak Lu Tingxiao setelah dia selesai berbicara ... 


Lu Jingli sangat senang mendengarnya, Hahaha, benarkah? 
Lagu yang mana Nyanyikan beberapa untukku! 


lu Tingxiao dengan santai melirik. 


Lu Jingli segera berdiri karena ketakutan. Saudaranya terlalu 
picik! 


Kamu tadi di dekat sini? Lu Tingxiao bertanya. 


Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai ini dengan cepat? 


Tidak, saya berada di apartemen saya. Saya melaju ke sini 
dengan sepeda motor! cepat, kan? Ning Xi bangga. 


Tidak heran dia berpakaian seperti ini. 


Pakaiannya bahkan lebih menakjubkan dari kemarin. Dia 
tampak seperti peri kecil yang konservatif kemarin, tetapi 
sekarang dia seperti iblis wanita yang liar dan bebas. 


Ini sangat berbahaya. Wajah Lu Tingxiao penuh dengan 
ketidaksetujuan. dia mengalihkan pandangan dinginnya ke 
arah Lu Jingli, yang telah memanggil Ning Xi atas 
kemauannya sendiri. 


Bukan apa-apa, saya pandai berkendara! Ning Xi 
melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia 
kemudian menguap, "Aku akan bergerak dulu karena Harta 
Karun Kecil baik-baik saja sekarang!" 


lu Tingxiao tiba-tiba angkat bicara saat dia bersiap untuk 
pergi, "Nona Ning, saya punya permintaan yang lancang." 


Karena dia sudah mengeluarkan amarahnya, Ning Xi segera 
kembali ke dirinya yang normal. Dia dengan hormat berkata, 
Tuan Lu, silakan mengajukan permintaan Anda. saya akan 
mencoba untuk mematuhinya selama itu dalam kemampuan 
saya. " 


Keluarga Lu juga memegang kekuasaan otoritatif di bawah 
tanah. Raja Iblis Lu adalah seseorang yang akan menyerang 
hanya dengan satu kata yang tidak menyenangkan. 


lu Tingxiao memandang putranya yang terbaring di 
kamarnya dengan ekspresi serius, Harta Karun Kecil telah 
terpengaruh lebih dari yang saya bayangkan. Dia tidak 
sengaja terkunci di gudang di bar terakhir kali. Saya 
berharap Nona Ning dapat tinggal bersama kami untuk 


tinggal selama jangka waktu tertentu karena hanya Anda 
yang dapat menenangkannya sekarang. Hanya sampai 
keadaan emosi Little Treasure pulih. " 


Ning Xi tercengang setelah mendengar kata-kata Lu 
Tingxiao, Hah ? Pindah ke sini untuk tinggal? 


tL Catatan: Judul bab diambil dari lagu tema dari 
kartun anak-anak China, Calabash Brothers. Huluwa 
= bayi labu. XD 


Bab 25: Hidup Bersama Seperti Itu? 
"Iya." 


Ning Xi menggaruk kepalanya, merasa canggung, Ini 
bukankah ini sedikit tidak pantas? Aku bisa datang kapan 
saja jika Little Treasure ingin melihatku! " 


lu Tingxiao memijat alisnya dengan lelah, Ada terlalu 
banyak faktor yang tidak diketahui, terutama di malam hari. 
Akan sangat berbahaya jika kita mengalami situasi darurat, 
dan kamu melaju ke sini dengan sepeda lagi. Dengan 
identitas saya, tidak nyaman untuk terus membawa Harta 
Karun Kecil untuk dikunjungi. Saya tahu permintaan ini 
menempatkan Anda di tempat. Sebagai ayah Little Treasure, 
saya masih ingin membuat permintaan ini dari Anda. Saya 
harap Anda setuju. 


Ning Xi mulai merasakan sakit kepala. 


Dia pasti akan berbalik dan pergi jika Lu Tingxiao 
menggunakan kekuatannya untuk memaksanya masuk. 
Namun, dia tidak menggunakan identitasnya sedikit pun, 
dia malah dengan tulus memintanya. Sulit baginya untuk 
menolaknya ketika menghadapi wajah yang sangat tampan! 


Lu Jingli memperhatikan adik tersayang dengan tatapan 
kagum. 


Luar biasa! 


dia tidak berpikir bahwa saudaranya akan menggunakan 
teknik canggih seperti itu. Mengubah kerugian menjadi 
keuntungan, dia membuka jalan untuk merebut hati Ning Xi. 


Keberadaan Little Treasure berubah menjadi pendukung 
terbesarnya alih-alih menjadi penghalang. 


Pada saat inilah Harta Kecil melompat dari tempat tidur 
dengan ekspresi ketakutan, menjatuhkan lampu samping 
tempat tidur dengan keras. 


Ketakutan di mata si kecil hanya memudar setelah dia 
melihat Ning Xi. Dia menembak ke kakinya seperti anak 
panah. 


ketakutan ekstrim di mata itu akan membuat hati siapa pun 
sakit untuknya. 


Ning Xi buru-buru berjongkok, "Sayang, kenapa kamu 
bangun?" 


Pria kecil itu membenamkan kepalanya ke pelukannya, 
lengannya yang lembut dan mungil melingkari lehernya 
dalam cengkeraman maut. 


Ssst, bibi ada di sini. jangan takut Ning Xi menepuk 
punggungnya dengan ringan. Aroma manis khas anak-anak 
tercium dari tubuhnya. Ini membuat emosi Ning Xi menjadi 
kacau. 


Dia jelas terbiasa menghindari anak kecil, tapi mengapa dia 
tidak bisa membenci Little Treasure ? 


Ning Xi hanya bisa membujuk Little Treasure untuk kembali 
tidur. Dia kemudian melangkah keluar ruangan, menutup 
pintu. 


Dia melihat bahwa para pelayan telah membersihkan lantai 
bawah yang berantakan, meninggalkan ruang tamu yang 
bersih. 


Seperti yang diharapkan dari para pelayan keluarga Lu. 
tidak hanya cepat dan efisien, mereka juga sangat terlatih. 
Mereka semua sangat ingin tahu tentang kedatangan Ning 
Xi. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani 
menatapnya untuk kedua kalinya, apalagi gosip. Mereka 
pergi dengan tenang saat mereka menyelesaikan tugas 
mereka. 


melihat bahwa dia telah keluar dari kamar, Lu Tingxiao 
memperhatikannya dalam diam, tidak mengucapkan 
sepatah kata pun atau menambah tekanan padanya. 


Ning Xi tampak ragu-ragu, tetapi hatinya menjadi lembut 
ketika memikirkan cara Harta Karun Kecil menempel di 
sudut pakaiannya tanpa melepaskannya. dia menarik napas 
dalam-dalam sebelum berkata, Oke, Tuan Lu. Saya 
menerima permintaan Anda. Anggap saja sebagai 
pembayaran atas bagaimana Little Treasure menyelamatkan 
saya terakhir kali. " 


Lu Tingxiao santai, "Terima kasih." 


Little Treasure bisa bangun kapan saja. saya pikir saya tidak 
akan bisa pergi malam ini, tetapi semua barang saya masih 
di apartemen saya Ning Xi merasa gelisah. 


Tidak masalah, saya akan mengirim seseorang untuk 
mengambilnya untuk Anda. Lu Tingxiao mengirim perintah 


kepada pengurus dan membuat pengaturan bahkan saat dia 
berbicara. 


lu Jingli, yang sama sekali tidak bisa menyela dari awal 
sampai akhir, melihat persidangan dalam keadaan linglung. 


Mereka mereka hidup bersama begitu saja ?! 
"Ada yang lain?" Lu Tingxiao melirik ke arah Lu Jingli. 


"Saya pergi sekarang!" Roda ketiga yang diremehkan oleh 
saudara laki-lakinya segera pergi. 


Dia mengira bahwa Ning Xi adalah lawan yang menakutkan, 
tetapi saudaranya juga bukan orang yang lemah. 


Dia sekarang tahu bahwa kakaknya tidak kekurangan 
keahlian apa pun dalam mengejar wanita. hanya saja dia 
tidak melepas segelnya dalam 32 tahun terakhir 


Lu Tingxiao mengantar Ning Xi ke sebuah kamar tepat di 
sebelah kamar tidur Little Treasure, "Kamu akan tinggal di 
sini mulai sekarang dan seterusnya. Saya akan meminta 
seseorang untuk mendekorasi ulang dengan gaya yang 
Anda suka nanti. " 


ning Xi buru-buru menolak tawaran itu, Tidak perlu, tidak 
perlu. Saya hanya tinggal selama beberapa hari, mendekor 
ulang akan terlalu merepotkan! 


Tidak ada masalah sama sekali. 


Lu Tingxiao menerima sekumpulan besar kunci dari 
pengurus, lalu memberikannya kepadanya, Ini adalah kunci 
rumah. Anda dapat memasuki tempat mana pun yang Anda 
suka. Pintu utama dikunci dengan sandi, yaitu 591414. 
Kunci ini untuk loteng, Anda harus menyimpannya dengan 


hati-hati. Little Treasure suka mengambil kunci dan 
terkadang bersembunyi di loteng. Kuncinya adalah 


Melihat bahwa Lu Tingxiao telah menyerahkan setiap kunci 
kecuali yang ke brankasnya, Ning Xi buru-buru menyela, 
"Tunggu tunggu tunggu ... Tuan Lu, bukankah kau terlalu 
santai denganku !? Kamu tidak takut aku mencuri semua 
yang ada di rumahmu? 


"Apa yang kamu inginkan? Saya akan meminta seseorang 
untuk membantu Anda memindahkannya. " lu Tingxiao 
berkata dengan serius. Sepertinya dia tidak bercanda. 


Bab 26-30 


Bab 26: Ning Xi, Kita Memiliki Hari-Hari Yang Panjang Di 
Depan Kita 


Ning Xi batuk beberapa kali. Dia telah dikalahkan 
sepenuhnya oleh Lu Tingxiao. Dia buru-buru mencoba 
menjelaskan, "Saya hanya bercanda ... itu hanya lelucon ..." 


Lu Tingxiao sepertinya ketagihan untuk memberikan kunci. 
dia dengan santai melemparkan satu lagi padanya, "Tidak 
mudah memanggil taksi dari sini. Tidak nyaman bagi Anda 
untuk bepergian ke tempat kerja. Gunakan mobil ini untuk 
digunakan. 


Ning Xi: 
Mengapa 


Mengapa dia merasa ditahan meskipun dia hanya tinggal 
untuk waktu yang singkat? 


eh, tidak, jika dia ditahan, maka dia harus disembunyikan di 
luar. Sugar daddy macam apa yang akan mempercayakan 
semua kunci kediaman utama, dan putra mereka kepadanya 


Um, ini jelas-jelas perasaan menjadi pasangan yang baru 
menikah ... 


dia tiba-tiba berpikir bagaimana Lu Tingxiao tiba-tiba 
melamarnya saat pertama kali mereka bertemu ... 


Dia cukup percaya diri untuk mengklaim bahwa dia 
memahami pria, tetapi pria di depannya seperti sistem 


komputer dengan firewall kelas tertinggi. Dia sama sekali 
tidak bisa melihat melalui dia. 


dia tidak tahu apakah setuju untuk tinggal karena satu 
momen kelemahan akan menjadi keberuntungan atau 
bencana... 


Little Treasure berada dalam kondisi yang buruk malam ini. 
Ning Xi menemani Little Treasure untuk tidur di tempat tidur 
kecilnya untuk berjaga-jaga. 


Saat larut malam. 
Pintu kamar dibuka tanpa suara. 


Seorang pria masuk dengan langkah kaki ringan dan duduk 
di kaki tempat tidur. 


Di bawah cahaya hangat lampu samping tempat tidur, 
seorang wanita sedang tidur. Dia berhenti di tengah 
menepuk Harta Kecil, napasnya pendek, ekspresinya 
hangat. bibir lembutnya seperti bunga sakura yang mekar di 
musim panas, sedikit terbuka seperti undangan yang tak 
terucapkan 


Setelah beberapa saat, bayangan gelap tiba-tiba jatuh di 
atas sepetak cahaya hangat saat siluet pria itu semakin 
dekat ke warna merah jambu itu ... 


Dia cukup dekat untuk merasakan napasnya. karena dia 
bisa meraih hadiahnya hanya dengan gerakan sekecil apa 
pun, dia tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Ciuman 
keren mendarat di dahi wanita itu. 


Ning Xi, kita memiliki hari yang panjang di depan kita. 


Pagi selanjutnya. 


ning Xi pernah berpikir bahwa dia tidak akan bisa tidur 
nyenyak di ranjang yang aneh, tapi ternyata dia mengalami 
malam yang nyenyak. Dia terus tidur sampai dia bangun 
secara alami, bahkan tanpa mimpi untuk menghancurkan 
kedamaian. 


Dia menemukan bahwa Harta Kecil sudah bangun ketika dia 
bangun. 


Si kecil saat ini sedang duduk di sampingnya, membaca 
buku dengan sungguh-sungguh tanpa bersuara. 


Dia jelas berperilaku baik, namun Anda benar-benar tidak 
bisa membayangkan bagaimana roti kecil itu ketika dia 
meledak ... 


"Selamat pagi sayang -" Ning Xi duduk dengan selimut dan 
menyapanya dengan hangat. 


Treasure kecil segera mengangkat kepalanya karena 
terkejut. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dan 
ekspresinya tidak berubah, Ning Xi tahu bahwa dia sedang 
dalam suasana hati yang baik dari matanya yang ekspresif. 


Merasa lucu, Ning Xi menyibakkan rambut lepas dari dahi 
sanggul kecil, "Bibi tidak ada pekerjaan hari ini. Aku bisa 
menemanimu di rumah sepanjang hari! 


Mendengar itu, si kecil jelas menjadi lebih bahagia. Dia 
bahkan sedikit mengangkat sudut mulutnya. 


hati ning Xi hampir berdarah karena kelucuan. Dia tidak bisa 
menahan untuk meraih pipi kecilnya dan menggosok, 
"Sayang, lebih banyak tersenyum, kamu terlalu manis saat 
kamu tersenyum!" 


Setelah mandi, mereka menuju ke bawah untuk menemukan 
sarapan yang sudah disiapkan. 


Ning Xi tidak melihat Lu Tingxiao. pelayan dan pelayan 
tidak menyebutkan perlu menunggu dia untuk makan, jadi 
Ning Xi menyimpulkan bahwa dia sudah pergi bekerja. 


Setelah sarapan, Ning Xi sedikit khawatir tentang cara 
merawat anak. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak 
merawatnya dengan baik 


Namun, semua kekhawatirannya menjadi sia-sia. 


Di pagi hari, dia membaca naskah sambil berkemah di sofa. 
Little Treasure tergeletak di atas meja di samping, entah 
membaca atau menggambar. Keduanya tidak mengganggu 
satu sama lain dan rukun. 


para pelayan hanya muncul sekali untuk mengantarkan 
snack dan buah-buahan dengan gerakan sangat ringan, 
seolah takut mengganggunya. 


Tampaknya Harta Kecil biasanya lebih suka diam. 
Bab 27: Fauvisme 


Di pojok, pramugara tua itu sedang mengawasi sepasang 
orang dewasa dan anak kecil di ruang tamu. 


Dia menemukan bahwa Ning Xi sama sekali tidak mencoba 
untuk lebih dekat dengan tuan muda kecil itu, tetapi telah 
fokus membaca skripnya sepanjang pagi. 


Tuan muda kecil telah melewatkan waktunya seperti biasa, 
membaca buku atau menggambar. Sepertinya tidak ada 
yang luar biasa, tetapi setelah diamati lebih dekat, Anda 


dapat melihat bahwa / itu dia akan mengintip Ning Xi dari 
waktu ke waktu. Ekspresi wajahnya hidup dan damai. 


pramugara tua itu merasa agak cemas dari pandangan 
pertamanya ke Ning Xi, takut tuan muda tertua ditipu 
olehnya, mungkin karena penampilannya yang sangat 
cantik. 


dari pengamatannya sejauh ini, dia tampak agak aman, tapi 
dia mungkin hanya menunggu saat yang tepat untuk 
menyerang ... 


Ada begitu banyak wanita yang mengincar posisi Nyonya Lu 
dan mencoba memikirkan segala macam cara untuk 
menjadi ibu tiri Little Treasure. 


bahkan pernah terjadi peristiwa mengerikan dua tahun lalu, 
hampir menyebabkan tuan muda kecil 


Dia gelisah sejak melihat bagaimana tuan muda tertua 
mempercayainya dan bagaimana tuan muda kedua tidak 
menghentikannya. bahkan tuan muda kecil pun tampaknya 
sangat menyukai wanita itu, jadi dia mau tidak mau harus 
tetap waspada. 


Dua jam telah berlalu tanpa sadar. 


Ketika Ning Xi hampir selesai membaca naskahnya, Harta 
Karun Kecil telah menyelesaikan gambarnya dan berlari 
untuk menunjukkannya padanya. 


ning Xi mengangkat kepalanya untuk melihat, dan 
wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, "Ini ... Gambar ini 
tentang aku?" 


Dia benar-benar tidak tahu dari penampilannya yang tenang 
Little Treasure bahwa gaya menggambarnya sebenarnya 


adalah Fauvisme. 


fauvisme dicirikan dengan penggunaan warna-warna cerah 
dan berat, sapuan kuas yang lugas dan kasar, untuk 
menciptakan gambar yang intens untuk mengekspresikan 
pikiran terdalam Anda 


meskipun orang yang tergambar dalam gambar ini tampak 
agak aneh, gambar tersebut telah secara akurat menangkap 
karakteristik orang tersebut, sehingga Ning Xi dapat 
mengenali sekilas bahwa subjeknya adalah dirinya sendiri. 


Treasure kecil mengangguk sambil memeluk gambar itu, dia 
terlihat sedikit gugup, khawatir dia tidak akan 
menyukainya. 


Ini sungguh menakjubkan! Dapatkah saya mengambil foto 
ini untuk wallpaper ponsel saya? Ning Xi tidak dengan 
sengaja mencoba memuji Little Treasure, dia sebenarnya 
menyukai Fauvisme sendiri. dia terutama menyukai kontras 
warna yang kuat. Melihat gambar Little Treasure dengan 
pemahaman dasar tentang apresiasi seni, standarnya sudah 
berada di level master yang hebat! 


Little Treasure mengatupkan bibirnya dengan malu-malu 
dan memasukkan gambar itu ke tangannya. 


ning Xi menunjuk dirinya sendiri, "Untukku?" 
Little Treasure mengangguk. 


"Terima kasih! Saya sangat menyukainya!" Ning Xi memeluk 
roti kecil itu dan mencium pipinya yang lembut. 


Sanggul kecil itu tertegun sejenak sebelum wajahnya 
tertutup rona merah. Matanya yang biasanya linglung 
tampak lebih hidup. 


Sepasang orang dewasa dan anak-anak berinteraksi dengan 
hangat saat Ning Xi mendengar langkah kaki dari atas. 


Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara dan 
melihat Lu Tingxiao dengan pakaian rumah kasual dan 
rambut acak-acakan berjalan dengan malas dari tangga 


meskipun Lu Tingxiao biasanya terlihat memesona, jarak 
antara penampilannya yang saat ini dan penampilan 
normalnya terlalu besar, menghasilkan pesona yang 
mematikan - dia sangat seksi sehingga tidak ada obat untuk 
itu. 


ning Xi linglung cukup lama sebelum dia bisa bereaksi, 
"Tuan Lu, kamu tidak bekerja hari ini?" Bukankah hari ini 
Senin? 


En, aku sedang istirahat hari ini. Lu Tingxiao mengangguk. 


Ning Xi berpikir sejenak sebelum realisasi muncul. dia baru 
saja menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk 
menandatangani kesepakatan besar, jadi istirahat yang baik 
adalah hal yang normal. 


Jadi Bos Besar Lu juga tipe orang yang bisa tidur . Dia entah 
kenapa merasa lebih dekat dengannya ... 


Bab 28: CEO yang mendominasi 


Ini pertama kalinya Little Treasure menggambar potret 
manusia. Lu Tingxiao berkomentar setelah melihat sekilas 
potret di tangan Ning Xi. 


"Betulkah? Maka itu suatu kehormatan! " Ning Xi sangat 
senang. 


Apa yang ingin kamu makan di sore hari? Lu Tingxiao 
bertanya. 


dia tampaknya siap untuk memberinya makan selain tinggal 
di sini ... 


Ning Xi hendak berbicara ketika teleponnya tiba-tiba 
berdering. 


Itu dari Chang Li. 
Apakah dia mengatur peran kecil lain untuknya? 
Halo, Changjjie. 


"Ning Xi,? Tanah di Bawah Surga ?sedang mengadakan 
upacara pembukaan di Grand Pearl Hotel pada jam 12 siang, 
jangan terlambat. " 


"Apa? 12.00? 12.00 hari ini? " 
"Ya hari ini." 


Chang-jie, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? 
Ini sudah hampir jam 11 pagi! 


Apa maksudmu aku tidak memberitahumu sebelumnya, 
bukankah aku memberitahumu satu jam sebelumnya? 


Satu jam, itu bahkan tidak cukup bagiku untuk bepergian ke 
sana, terlebih lagi aku harus berpakaian dan merias wajah 


Itu adalah masalahmu, jangan ganggu aku, aku sangat 
sibuk sekarang, aku akan menutup telepon. 


Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia segera menutup 
telepon. 


Chang! **** kamu!" Ning Xi melempar teleponnya. 
setelah mengatakan itu, Ning Xi membeku. 

Little Treasure tercengang. 

Lu Tingxiao juga tercengang. 


Ning Xi menyeka wajahnya, benci bahwa dia tidak bisa 
menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. 


dia menjadi terlalu gelisah dan lupa bahwa dia masih di 
kediaman Lu, dan bahwa dia bahkan punya anak kecil di 
sampingnya 


Dia tidak bermaksud untuk bertingkah seperti wanita yang 
sopan di depan Lu Tingxiao, tapi akan buruk jika dia 
memberikan pengaruh buruk pada Harta Karun Kecil. 


dia terbatuk dua kali, Er, Harta Karun Kecil, anggap saja 
kamu belum pernah mendengarnya sekarang! Kamu sama 
sekali tidak bisa belajar dari teladan bibi dan memarahi 
orang, karena yang barusan dimarahi bibi bukanlah orang! 
Ning Xi menjelaskan dengan serius. 


Treasure kecil berkedip dan mengangguk seolah dia tidak 
sepenuhnya mengerti. 


Jejak humor melintas di mata Lu Tingxiao saat dia bertanya, 
"Apa yang terjadi?" 


Ning Xi menggertakkan giginya, "Upacara pembukaan 
untuk? Land Under Heaven? Dimulai hari ini jam 12 siang." 
Ini hampir jam 11 pagi tetapi manajer saya baru saja 
menelepon untuk memberi tahu saya. Butuh setidaknya 50 
menit untuk mencapai Grand Pearl Hotel dari sini, jangan 


bilang aku perlu tampil di depan kamera dengan wajah 
telanjang? " 


"Kenapa tidak? Wajahmu yang telanjang sudah cukup. " 


ning Xi tertegun sejenak, dia tidak menyangka Lu Tingxiao 
akan menjadi selancar ini. Dia menggaruk kepalanya, 
terbatuk sekali karena malu, "Terima kasih atas pujiannya, 
Tuan Lu ... tapi akan dianggap tidak sopan jika saya tidak 
memakai riasan dasar setidaknya pada acara semacam ini. 
yang terpenting, saya tidak memiliki pakaian yang pantas 
saat ini dan akan ada begitu banyak media di sana. Ahhhhh! 
Ini sangat membuat frustasi 


"Tunggu sebentar." Lu Tingxiao mengangkat tangannya dan 
mengisyaratkan agar dia tetap tenang, lalu membawa 
ponselnya ke halaman untuk menelepon. 


sepuluh menit kemudian, seseorang datang, terengah- 
engah. 


CEO Lu, saya telah membawa semua barang yang Anda 
inginkan, apakah kita akan mulai sekarang? Pendatang baru 
itu mengenakan jeans berlubang dan jaket katun abu-abu, 
serta memiliki anting biru tua yang mencolok di telinga 
kirinya. 


ning Xi terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya 
adalah wajah yang dikenalnya. 


Tentu saja, wajah familiar berarti bahwa Ning Xi 
mengenalinya, tetapi dia tidak mengenali Ning Xi sama 
sekali. 


dia adalah seorang penata rias yang dikenal sebagai The 
Godly Hand di bawah Golden Age Entertainment dan penata 
rias pribadi dari aktris terkenal, Su Yimo, Arthur. 


Dia adalah seseorang yang terkenal yang hanya bisa dilihat 
oleh ikan kecil seperti dia dari jauh! 


"Ini adalah?" Wajah Ning Xi penuh dengan kecurigaan. 
Kamu tidak mengenalinya? Lu Tingxiao bertanya. 


Tentu saja aku mengenali Arthur yang terkenal! Tapi untuk 
apa kau memanggilnya ... 


Untuk menata Anda, secara alami. Lu Tingxiao berkata 
seolah-olah itu masalah biasa. 


Kepala ning Xi penuh dengan garis-garis hitam sesaat, dia 
mendekati telinga Lu Tingxiao dan berkata dengan lembut, 
Kamu kamu benar-benar membuat seseorang dari Golden 
Age Entertainment menjadi gaya saya? Apakah kamu yakin 
?! Tidak tahukah Anda bahwa saya berada di bawah 
Starlight Entertainment? Golden Age dan Starlight adalah 
rival mati, oke! " 


"Terus?" Lu Tingxiao menjawab seperti CEO yang 
mendominasi dia. 


Bab 29: Calon Lady Boss 
Terus?! 


Ning Xi tercekat, merasa tidak bisa berkata-kata, "Bos Besar 
Lu, apakah karyawan Anda tahu bahwa Anda menggunakan 
orang-orang perusahaan Anda untuk membantu artis dari 
perusahaan lain?" 


mereka ternyata tidak: penata rias terkenal ini pasti belum 
pernah mendengar tentang dia mengingat betapa tidak 
dikenalnya dia. 


Dia benar-benar ingin berlutut di depan Lu Tingxiao. 


Setidaknya Golden Age Entertainment adalah salah satu 
anak perusahaan Lu Corporation! 


meskipun Lu Jingli mengelola Zaman Keemasan sekarang, 
bos di balik layar adalah Lu Tingxiao dari Lu Corporation. 


Lu Corporation mulai terlibat dengan industri hiburan lima 
tahun lalu dan membeli lebih dari Golden Age 
Entertainment, menciptakan kerajaan hiburan. mereka 
bahkan mampu bersaing langsung dengan perusahaan 
tertua dan terkemuka di industri, Starlight Entertainment. 


Dari sini, Anda dapat melihat betapa sengitnya persaingan 
antara kedua perusahaan, karyawan mereka - mulai dari 
artis hingga manajer hingga asisten, penata rias, dan 
penata gaya - tidak pernah bisa berbaur. jika ada artis dari 
kedua perusahaan yang hadir di lokasi yang sama, pasti 
akan ada percikan api. 


Lu Tingxiao melihat arlojinya, Minivan ada di depan pintu, 
Anda dapat merias wajah dan menata gaya Anda di sana 
dan Anda akan membuatnya tepat waktu. terserah kamu 
mau pergi atau tidak. " 


Ning Xi sangat bingung sehingga ususnya mulai sakit, tapi 
dia masih mengertakkan gigi, "Aku pergi!" 


Karena Lu Tingxiao tidak mempermasalahkannya, maka dia 
juga tidak akan peduli! 


melihat Lu Tingxiao mengikutinya, dia terkejut, "Kamu juga 
ikut?" 


Siapa lagi yang akan mengemudi? Little Treasure juga ingin 
tinggal lebih lama denganmu. " Dia menggunakan nada 


lugas itu lagi, seolah apa pun yang dia katakan adalah 
kebenaran dan dia hanya menanyakan pertanyaan konyol. 


Treasure kecil mengangguk penuh semangat. 
"Baik H 


Pada akhirnya, mereka berempat naik minivan, bersama 
dengan stylist Arthur. 


lu Tingxiao bahkan tidak mengganti pakaiannya, dia terus 
mengemudi dengan pakaian rumah kasualnya sementara 
Ning Xi dan Arthur duduk di belakang, dengan Little 
Treasure memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu 
saat dia berbaring di kursinya. 


arthur dengan hati-hati melihat ke arah Ning Xi sekali, 
tatapannya menunjukkan penghargaan yang besar, "Wanita 
ini memiliki fitur yang sempurna dan kulit yang luar biasa, 
saya tidak perlu berbuat banyak. Saya hanya akan merias 
wajah tipis. Anda akan menghadiri acara apa hari ini, nona? 
Saya harus memilih pakaian yang tepat untuk Anda. " 


Eh, ini hanya upacara pembukaan untuk sebuah film 


Ning Xi sangat takut dia akan dipukuli jika dia tahu bahwa 
dia berasal dari Starlight. Untungnya, Arthur tidak banyak 
bertanya, dia hanya mengangguk untuk menunjukkan 
bahwa dia mengerti dan terus merias wajahnya. 


ketika mereka dekat dengan lokasi upacara pembukaan, 
Ning Xi telah sepenuhnya dibuat dari atas hingga ujung 
kaki, mereka telah memahami waktunya dengan sangat 
baik. 


Lu Tingxiao menghentikan mobilnya, lalu berbalik untuk 
melihat wanita di belakang, dengan lengan di belakang 


kursinya. 
"Bagaimana itu?" ning Xi bertanya, sedikit gugup. 
"Tidak buruk." 


Tidaklah mudah untuk mendapatkan pujian seperti itu dari 
seseorang yang pendiam seperti Lu Tingxiao. Selanjutnya, 
Little Treasure memiringkan kepalanya dan menatapnya 
dengan ekspresi terpesona. 


ning Xi tiba-tiba dipenuhi rasa percaya diri dan dia memeluk 
Little Treasure dengan meminta maaf, "Sayang, maafkan aku 
tidak bisa menepati janjiku, tapi bibi berjanji kepadamu 
bahwa aku akan segera kembali menemanimu setelah 
bekerja!" 


Treasure kecil memeluknya sejenak sebelum dengan enggan 
melepaskan dan melambaikan tangan, mengetahui bahwa 
dia terburu-buru untuk waktu. 


Melihat sepasang ayah dan anak di belakangnya, hati Ning 
Xi dipenuhi dengan kehangatan 


setelah bertarung seperti seorang prajurit sendirian begitu 
lama, itu adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan 
yang begitu hangat. 


Sejak Ning Xi pergi, posisi pengemudi secara alami 
diserahkan kepada Arthur. 


Arthur tidak bisa lagi menahan rasa usilnya dan dengan 
hati-hati bertanya sambil menyetir, Bos, siapa wanita itu 
tadi? apakah dia salah satu rekrutan baru di perusahaan 
kita? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? " 


Sial! Bos besar mereka sebenarnya memiliki seorang wanita 
di sisinya, ini adalah berita yang mengejutkan! 


Lu Tingxiao menopang dagunya, menjawab dengan santai: 
"Seorang artis dari Starlight." 


Arthur: 


dalam sekejap, Arthur tampak masam seolah dia baru saja 
makan lemon. 


Bos besar! Anda benar-benar membiarkan saya mendesain 
artis dari Starlight! 


Mengapa bos kita bekerja untuk pihak lain! 


Bahkan tuan muda kedua kita tidak berkencan dengan 
siapa pun dari Starlight, oke? 


jika orang yang duduk di sini adalah tuan muda kedua, dia 
akan melepaskan serangkaian omelan. 


Namun, ini adalah raja jahat agung Lu Tingxiao 


Dia hanya bisa menahannya, bahkan tidak berani 
mengeluarkan satu keluhan pun bahkan jika itu 
membunuhnya. 


Hal lain yang tidak bisa dia katakan adalah, artis Starlight 
yang tidak dikenal itu tidak akan menjadi calon bos wanita 
mereka, bukan? 


Bagaimanapun, wanita ini bahkan mampu memenangkan 
hati Pangeran Cilik. 


Dia jelas tidak sederhana 


Bab 30: Upacara Pembukaan 


Pada upacara pembukaan "Land Under Heaven". 


Para pemain dan anggota kru semuanya berkumpul, lampu 
berkedip satu demi satu, dan ada banyak media di sana. 
bahkan ada sekelompok besar penggemar di luar ring yang 
datang setelah mendengar berita itu. 


Sebagian besar outlet media mengelilingi pemeran utama 
wanita, Ning Xueluo, dan pemeran utama pria, Zhao Sizhou. 


salah satunya adalah bintang bersinar dari Starlight 
Entertainment sedangkan yang lainnya adalah bintang 
terkenal yang telah memenangkan Oscar. Pasangan pria 
ramah tamah dengan kecantikan alami menarik perhatian 
semua orang. 


Xueluo, kita semua tahu bahwa ini adalah kedua kalinya 
kamu bertindak sebagai pasangan dengan Sizhou di layar, 
apakah kamu juga akan memberikan hatimu kepada pria 
seperti Sizhou di kehidupan nyata? 


Haha, Sizhou memang menarik, tapi itu tidak akan terjadi! 
Aku tidak punya ruang tersisa di hatiku untuknya! " 


media berteriak setelah mendengarnya. 


Ning Xueluo secara terbuka mengumumkan bahwa dia 
punya pacar setahun yang lalu. Berbagai orang mencari 
berita orang dalam dan mengetahui bahwa pacarnya 
sebenarnya adalah putra CEO Yifeng Corporation, Su 
Hongguang. dia memiliki status dan uang, dan bahkan 
memiliki ketampanan untuk boot- semua orang dipenuhi 
dengan rasa iri. 


Meskipun para penggemar telah kesal, para penggemar 
tidak segan untuk menikah belakangan ini dibandingkan 
dengan masa lalu. Sebagian besar penggemar bahkan 


berharap idola mereka menemukan seseorang yang baik 
untuk dinikahi. 


Popularitas ning Xueluo tidak menurun sedikit pun setelah 
mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang kekasih. 
Sebaliknya, dia mempertahankan popularitasnya dengan 
topik seperti 'Pacar yang tampan dan kaya' dan 'Pemenang 
dalam hidup'. 


Zhao Sizhou, yang berada di sisinya, pandai 
menindaklanjuti. la langsung memegangi dadanya seolah 
jantungnya sakit, "Nona Shangguan, betapa kejamnya 
dirimu, raja ini telah memberimu segalanya beserta hatiku!" 


Pemeran utama wanita yang diperankan Ning Xueluo kali ini 
adalah seorang gadis bernama Shangguan Yingrong, 
sementara Zhao Sizhou bertindak sebagai pangeran. 


mendengar itu, para reporter ikut tertawa dan menggoda 
Zhao Sizhou dengan aura hangat. 


Selain aktor untuk pemeran utama pria dan wanita, aktris 
untuk pemeran utama wanita adalah salah satu yang 
diperhatikan semua orang. Kerumunan mengelilingi Guo 
Oisheng. 


"Direktur Guo, di mana aktris untuk Meng Changge? Apakah 
dia akan ada di sini hari ini? 


"Tentu saja." 


Benarkah kamu menolak Jia Gingging karena dia tidak 
cukup cantik saat mengikuti audisi untuk peran ini? 


Mereka jelas-jelas akan menimbulkan masalah dengan 
mengajukan pertanyaan seperti itu. 


Namun, Direktur Guo adalah orang tua, dia berbicara 
dengan lancar, Kami memiliki standar yang tinggi mengenai 
penampilan untuk peran seperti Meng Changge, tetapi 
penampilan hanyalah salah satu kriteria yang kami gunakan 
untuk menilai kesesuaian untuk peran tersebut. tidak ada 
masalah dengan penampilan Jia Oingging, tapi dia tidak 
cocok dengan apa yang kami cari dalam hal perasaan! " 


Kami pernah mendengar bahwa yang memerankan Meng 
Changge adalah seorang pemula? karena Meng Changge 
adalah peran yang sangat menuntut, tiba-tiba memilih 
untuk menggunakan rookie untuk ini, apakah dia dapat 
sepenuhnya memenuhi harapan? " 


Apa yang salah dengan reporter hari ini, apakah mereka 
tidak memberi cukup 'bonus' kepada mereka? pertanyaan 
mereka jelas untuk menyerang mereka, dan bahkan 
difokuskan pada pemeran utama wanita pendukung. 


Untuk pertanyaan itu, harap tunggu sampai film kita keluar, 
tunggu dan lihat saja! 


para wartawan masih tidak mau melepaskan pertanyaan itu 
dan bertanya dengan agresif, "Direktur Guo, apakah aktris 
untuk Meng Changge lebih cantik dari pada Jia Gingging?" 


Apakah mereka belum cukup bicara! 
Iya! Dia lebih cantik dari Jia Oingging! 


Jadi bagaimana jika dia cantik seratus tahun? tunggu 
sampai kalian semua melihat Ning Xi, mari kita lihat apakah 
kamu masih berani memuji penampilan Jia Oingging! 


Tentang ini, mereka semua memiliki kelebihannya sendiri 
Anda akan tahu begitu dia ada di sini 


Guo Oisheng mulai kesal dengan semua pertanyaan ini. 
pada saat ini, sambil melirik ke atas kepala semua 
wartawan, dia melihat seseorang muncul di awal karpet 
merah. Dia tertegun setidaknya selama tiga detik sebelum 
dia sadar kembali, dan dia tersenyum saat berkata, "Baiklah, 
lihat ini, bicaralah tentang iblis!" 


Bab 31-35 
Bab 31: Jenis Penglihatan Apa yang Anda Miliki! 


Setelah mengatakan ini, Guo Oisheng memiliki ekspresi 
'tunggu dan lihat' di wajahnya. 


Seperti yang diharapkan, ketika semua wartawan berbalik 
ke arah yang ditunjuk Guo Oisheng, reaksi pertama mereka 
adalah tercengang konyol. 


Ning Xi mengenakan gaun magenta yang terbuat dari 
renda. Pemotongan kain menyanjung garis pinggangnya 
yang memesona sementara kerahnya memperlihatkan 
tulang selangkanya yang indah. Warna ini bahkan lebih sulit 
untuk dilepas daripada merah murni dan bahkan terbuat 
dari renda. .Meski memiliki desain yang bagus, kebanyakan 
orang hanya akan terlihat buruk atau norak saat 
memakainya. 


Namun, seolah-olah gaun itu dibuat untuk Ning Xi. Itu 
meningkatkan penampilannya dan membuatnya semakin 
menawan dan cantik, sehingga menyebabkan 
kecantikannya menonjol. 


ketika stylist memilihkan gaun ini untuknya, Ning Xi sendiri 
juga berpikir bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. 
Namun, dia terbukti salah setelah memakainya. 


Seperti yang diharapkan dari Tangan Dewa Hiburan Zaman 
Keemasan, dia memiliki mata yang hebat. .dia mengenalnya 
lebih dari yang dia tahu sendiri hanya setelah satu 
pertemuan. 


Meskipun ini adalah pertama kalinya Ning Xi berjalan di 
karpet merah, dia adalah seorang aktris. .dia sudah 


mencoba berbagai peran dengan pekerjaan berbeda, yang 
tentu saja termasuk selebritas, dan bahkan bertindak 
sebagai satu atau dua kali. Berjalan di karpet merah itu 
mudah. 


Setiap langkah, setiap senyum, dan setiap tindakan 
menangkap sudut yang tepat untuk kamera. .dia bahkan 
bisa menunjukkan ekspresi yang paling sempurna. 


Para reporter tetap linglung bahkan lebih lama dari yang 
dimiliki Direktur Guo, dan hanya sadar kembali setelah 
beberapa saat. 


Ini ini Ning Xi, aktris yang akan memerankan Meng 
Changge? 


Seorang pemula yang tidak dikenal tanpa pekerjaan yang 
diketahui? 


Ini . bukankah dia terlalu cantik? 


Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya, dia hanya 
cantik! 


Sekarang mereka menyadari mengapa ekspresi Direktur 
Guo tidak terlihat benar ketika mereka begitu gigih dengan 
pertanyaan mereka barusan. .menggelikan bertanya apakah 
Jia @ingging atau Ning Xi lebih cantik. 


Di depan kecantikan mutlak seperti Ning Xi, bahkan bintang 
muda 'cantik' seperti Jia Oingging akan menjadi wajah 
sederhana di tengah keramaian. 


Bukan hanya penampilannya, tetapi juga caranya menahan 
diri yang membuatnya menonjol dari pemula lainnya. 
Gerakannya elegan dan terbuka, bahkan memancarkan 
kemuliaan bawaan. 


Ning Xi berjalan ke tengah karpet merah dan beberapa kali 
berpose santai agar media bisa berfoto. .setelah itu, dia 
berbalik dan mengambil pena dari nampan untuk 
menandatangani namanya di dinding. 


Satu putaran tubuhnya ini menyebabkan gelombang 
kegembiraan dan klik rana. 


Gaun itu dirancang untuk memperlihatkan bagian belakang, 
dan itulah salah satu alasan penata gaya memilih gaun ini 
pada akhirnya. 


Bilah bahu Ning Xi terlalu indah. Itu adalah bagian yang 
paling memikat dari seluruh tubuhnya, dan akan sangat 
memalukan jika tidak diperlihatkan. 


Sebagian besar bintang wanita suka memperlihatkan 
belahan dada untuk menarik perhatian saat berjalan di 
karpet merah, tetapi Ning Xi telah mengambil rute lain, 
mengangkatnya di atas yang lain. 


Setelah membunuh banyak gulungan film, akhirnya saatnya 
untuk mewawancarainya. 


Para reporter sebenarnya cukup menyedihkan hari ini. 


Mereka semua menyiapkan pertanyaan seperti 'Apakah 
Anda pikir Anda akan bisa memainkan vixen seperti Meng 
Changge dengan penampilan seperti itu?', 'Menurut Anda 
siapa yang lebih cantik, Anda atau Jia Oingging?', 'Kami 
sudah mendengarnya. bahwa Anda secara khusus dipilih di 
luar saluran resmi, apakah ada alasan untuk itu? '... 


Sekarang mereka sama sekali tidak dapat menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan itu 


Selama mereka tidak buta, mereka akan tahu bahwa tidak 
ada yang terjadi di balik layar, wajahnya terlalu 
meyakinkan. 


Dia adalah orang yang paling cocok untuk memainkan Meng 
Changge. 


Jadi para reporter harus segera mengajukan pertanyaan. 


Nona Ning, bolehkah saya bertanya apakah gaun yang Anda 
kenakan adalah pakaian khusus dari Karl Lagerfeld? 


Ning Xi tercengang. 

Apa sih, ini gaun custom dari Karl Lagerfeld? 

Dia dengan santai mengenakan gaun seharga ribuan dolar? 
Raja Lu yang jahat, apa yang kamu pikirkan !! 


Namun, pertanyaan yang lebih menakutkan sedang 
menunggu dia. Mengikuti pertanyaan itu, reporter yang 
sama menyebutkan asal setiap item yang dia kenakan dan 
kemudian bertanya, "Nona Ning, apakah Arthur stylist 
Anda?" 


Anda bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti itu? 
Jenis penglihatan apa yang kamu miliki !!! 
Bab 32: Mantan yang Mengganggu 


"Tidak, saya pikir saya pasti salah melihat ..." Untungnya, 
tanpa menunggu jawaban Ning Xi, reporter itu sudah 
menyerah pada pertanyaannya sendiri. 


dia kemungkinan besar ingat bahwa Ning Xi adalah seorang 
seniman dari Starlight, bagaimana bisa Arthur menjadi 


stylistnya ketika dia menjadi stylist pribadi untuk Su Yimo 
Golden Age? 


Ning Xi menghela nafas lega. .Khawatir mereka akan 
melanjutkan pertanyaan ini, dia dengan cepat berbicara 
untuk mengubah topik, "Karena ini adalah upacara 
pembukaan untuk? Land Under Heaven ?, akan lebih baik 
jika semua orang mengajukan pertanyaan terkait dengan 
film!" 


"Nona Ning, Nona Ning, apakah ini pertama kalinya Anda 
berakting di film?" .seseorang di antara kerumunan itu 
bertanya. 


Tentu tidak, saya sudah mulai berakting sejak saya lulus 
universitas. Namun, saya tidak muncul di banyak film, jadi 
Anda tidak akan bisa mengenali saya. " Ning Xi menjawab 
dengan jujur, sama sekali tidak terganggu dengan 
resumenya yang jarang. 


.media dapat dengan mudah mengetahui detail semacam 
itu, oleh karena itu akan lebih baik untuk 
mengungkapkannya secara terbuka. 


"Jadi apa yang telah Nona Ning lakukan sebelumnya?" 


Meskipun pertanyaan ini cukup normal, Ning Xi agak 
canggung untuk menjawabnya. Namun, dia harus 
memberikan jawaban karena mereka telah bertanya. 


"Saya telah bertindak sebagai ..." Ning Xi mulai membuat 
daftar peran yang dia mainkan sejak kembali ke Tiongkok. 


Selama dia belajar di luar negeri, dia menghabiskan 
sebagian besar waktu luangnya berakting di film. Dia 
bahkan telah berakting dalam beberapa drama terkenal dan 
memainkan banyak peran. .Memiliki resume seperti Ning Xi 


tidaklah mudah mengingat kebanyakan film di luar negeri 
tidak suka menggunakan aktor China. 


Namun, dia tidak bisa mengungkapkan pengalamannya di 
luar negeri, karena riwayat kencannya yang konyol saat dia 
di luar negeri 


.meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral 
dan mereka berkencan secara normal, semua identitas 
mantan pacarnya agak terlalu mencolok 


Yang paling dia butuhkan saat ini adalah film yang bisa dia 
klaim secara terbuka bahwa dia telah membintangi .Jika dia 
dikelilingi oleh rumor tentang kehidupan cintanya saat dia 
memasuki lingkaran hiburan dan publik terfokus pada 
kehidupan pribadinya, dia mungkin dapat mengumpulkan 
banyak perhatian dan bahkan menjadi topik hangat dalam 
semalam jika dia beruntung. .namun, itu bukan pertanda 
baik untuk pertumbuhan jangka panjangnya. 


Ning Xi berusaha sangat keras untuk mengingat peran yang 
telah dia lakukan sejak kembali ke China yang dapat dia 
sebutkan secara terbuka. Namun, para wartawan terdiam 
setelah mendengar daftar itu. 


Jenis peran apa ini 


seorang gundik, roh rubah, iblis wanita, gadis desa, nona 
tertua yang mati otak, dan bahkan wanita tua yang jahat .... 


Untuk kecantikan seperti dia, ketertarikan macam apa ini? 
Mengapa dia suka memilih peran seperti itu? 


Seseorang akhirnya bertanya, "Mengapa Anda terus 
memainkan peran antagonis?" 


ning Xi tidak bisa mengungkapkan tindakan Chang Li di 
sini, jadi dia dengan tenang berbicara, Sebenarnya, saya 
tidak menyadarinya. Akting adalah karir yang sangat saya 
cintai, dan setiap peran memiliki kehidupannya sendiri. Bagi 
saya, tidak ada perbedaan antara peran besar atau kecil. 


Setelah itu, media mengajukan lebih banyak pertanyaan. 
.meskipun dia tidak memiliki manajer untuk 
membimbingnya, Ning Xi telah menjawabnya dengan 
sempurna satu per satu. 


Guo Oisheng terus mengangguk sambil melihat dari 
samping, Wanita ini baik-baik saja! .meskipun memiliki 
kualitas dan EQ seperti ini, dia masih belum berhasil 
menjadi besar setelah memasuki industri selama setahun 
Bagaimana menurutmu tentang ini, Wang Tua? 


Produser Wang Taihe berkata dengan penuh arti, Jika bukan 
jajaran atas di Starlight Entertainment yang buta, maka itu 


dia memberinya tampilan 'kamu tahu' setelah mengatakan 
itu. 


Jelas seseorang di Starlight dengan sengaja menekannya. 


Wajah Guo Oisheng penuh dengan belas kasihan dan 
penyesalan, "Sungguh menyia-nyiakan bakat yang bagus!" 


Nah, emas pada akhirnya akan selalu bersinar. Jika gagal, 
bukankah dia memilikimu? " .wang Taihe terkekeh saat 
berkata. 


Pada saat ini, kuku Ning Xueluo telah menusuk ke telapak 
tangannya dan ekspresinya menjadi sangat jelek sehingga 
dia hampir kehilangan ketenangannya di karpet merah. 


Dia sengaja membiarkan Chang Li memberi tahu Ning Xi 
pada menit terakhir untuk membuatnya menjadi bahan 
tertawaan pada Upacara pembukaan. Namun, dia tidak 
pernah berpikir bahwa itu akan membuatnya tampil 
memukau di hadapan penonton. 


Sial, pakaian Ning Xi saja harganya beberapa rribu, 
bagaimana bisa dia mendapatkan uang sebanyak ini? 


Pakaian dan asesoris bisa disewa, tapi siapa yang menata 
gayanya? 


Dia telah meremehkan gadis desa ini! 


Bab 33: Mencoba Membuat Saya Jatuh? Bukan Kesempatan 
di Neraka 


"Xueluo, Ning Xi adalah junior Anda, apakah Anda ingin 
mengatakan sesuatu tentang aktingnya sebagai Meng 
Changge?" Pada saat ini, seorang reporter yang mencoba 
menjebak Ning Xi mengajukan pertanyaan ke Ning Xueluo. 


ning Xueluo langsung memulihkan ekspresinya yang 
tenang dan elegan dan dengan tulus berkata, "Ning Xi 
memiliki keterampilan untuk melakukannya, dan saya 
percaya dia tidak akan mengecewakan semua orang ..." 


Terhadap semua pertanyaan tentang Ning Xi, Ning Xueluo 
akan selalu memujinya dengan murah hati. 


.mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia mencoba 
untuk mendukung juniornya, tetapi Ning Xi melihat melalui 
tipu daya Ning Xueluo. 


Ini tidak membantunya, melainkan mencoba 
mengangkatnya lebih tinggi sehingga dia bisa jatuh lebih 
keras. 


dia akan memujinya ke surga yang tinggi dan 
meningkatkan harapan semua orang sebelum syuting 
dimulai, sehingga kesalahan kecil di kemudian hari akan 
menjadi kekecewaan besar. 


Sayang sekali, dia tidak akan membiarkan skema Ning 
Xueluo membuahkan hasil. 


dia telah mengumpulkan persenjataannya selama lima 
tahun penuh, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk 
memuaskan harapan semua orang. 


Anda ingin membuat saya jatuh? Kita lihat saja! 


Ketika segmen wawancara media akhirnya berakhir, Ning Xi 
telah bersiap untuk istirahat sejenak, tetapi ditahan oleh 
Chang Li. 


. Ning Xi, darimana semua ini berasal? Jangan berpikir 
bahwa perusahaan akan membantu Anda mengambilkan 
tagihan untuk pakaian ini! Sebagai pemeran utama wanita 
pendukung, apakah Anda tidak tahu aturannya? Siapa yang 
mengizinkanmu mencuri perhatian? Chang Li memarahinya 
sejak awal. 


ning Xi memutar rambut ikalnya yang alami dan berbicara 
dengan malas, "Aku juga tidak ingin melakukan itu, tapi 
siapa yang tahu bahwa Changjie akan mencoba 
membuatku terlambat untuk upacara?" 


. Kamu Mengetahui bahwa ada banyak orang di sekitar saat 
ini, Chang Li menahan amarahnya, Kamu sebaiknya 
berperilaku baik nanti selama makan, dan jangan 
mengatakan sesuatu yang akan mempermalukan 
perusahaan! Xueluo tidak memiliki toleransi yang baik 
terhadap alkohol, jadi ingatlah untuk bersulang sebagai 
gantinya! .Apakah kamu mengerti?" 


Ning Xi tidak bisa menahan tawa, Kamu ingin aku bersulang 
atas namanya? Nona Chang, apakah kamu masih bermimpi? 
Ini akan cukup baik jika aku tidak melemparkan anggur 
padanya! " 


Chang Li dan Ning Xueluo bersekongkol, jadi tidak akan ada 
gunanya bahkan jika dia merendahkan diri di hadapannya. 
dia benar-benar menolak untuk membelinya. Di sisi lain, 
jika dia dengan terang-terangan menolak untuk mengikuti 
keinginan mereka, Chang Li tidak akan berani berlebihan. 


Chang Li berjuang untuk menahan amarahnya, Ning Xi, 
kamu akhirnya menumbuhkan tulang punggung. .Anda 
hanya mendapat peran pendukung kecil dan Anda sudah 
lupa nama belakang Anda? 


Ning Xi tidak memiliki kesabaran untuk menghadapinya dan 
segera berbalik untuk pergi. 


Chang Li memperhatikan punggung Ning Xi saat dia pergi- 
meskipun hanya punggungnya, itu sudah cukup untuk 
memikat orang. 

.kepanikan secara misterius muncul di dalam hatinya. 


Dia sudah memiliki firasat bahwa dia tidak akan bisa 
menahan Ning Xi lagi. 


Wanita ini lahir untuk berakting. 


Begitu dia mulai bangun, Ning Xueluo bahkan tidak akan 
bisa memegang lilin padanya. 


Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini. .dia hanya 
bisa menekannya sebanyak yang dia bisa dan menghalangi 
kemungkinan dia untuk bangkit dari abu. 


Ada jamuan makan malam setelah upacara pembukaan 
berakhir. 


Kru dan siapa pun yang terkait dengan film tersebut 
berkumpul, minum dan makan saat mereka saling 
mengenal. suasananya ramah dan santai. 


Melihat Ning Xi telah tiba, penulis skenario Ye Linglong 
adalah orang pertama yang berdiri dan menariknya ke 
sisinya, Anda bisa tahu betapa puasnya dia dengannya. 


Ngomong-ngomong, bukankah kebetulan bahwa dua 
pemeran kami berasal dari perusahaan yang sama dan 
mereka bahkan memiliki nama keluarga yang sama Ning! 
Asisten direktur Zhang Rui berseru. 


Ning Xi mencibir di dalam hatinya. 
Hehe, kebetulan sekali. 


.mereka berada di perusahaan yang sama, dan bahkan di 
bawah manajer yang sama. Namun, keadaan mereka sangat 
berbeda. 


Yang satu sudah menjadi bintang Starlight, sementara yang 
lainnya masih terkubur jauh di lapisan terbawah lingkaran 
hiburan. 


Saat mereka berbicara, produser dan sutradara tiba-tiba 
berdiri untuk menyambut seseorang yang masuk dari pintu 
masuk. Itu adalah sponsor terbesar film tersebut, Ketua 
Dewan Direksi Perusahaan Ning, Ning Yaohua. 


Bab 34: Sungguh Pertunjukan Kasih Sayang Antara Ayah 
dan Putri 


"Kami tidak berpikir bahwa Ketua Ning akan memiliki waktu 
untuk datang ke upacara pembukaan kami, ini benar-benar 
suatu kehormatan!" Direktur Guo menyambutnya dengan 
hangat dengan sikap rendah hati. 


"Ayo, duduk di sini, Ketua Ning!" .produser Wang 
memberikan kursinya kepada Ketua Ning sehingga dia bisa 
duduk di sebelah Ning Xueluo. 


Ning Yaohua memandang Ning Xueluo dengan penuh kasih, 
"Direktur Guo terlalu sopan, putriku berada di bawah 
pengawasanmu." 


Apel tidak jatuh terlalu jauh dari pohonnya. .ketua Ning, 
putri Anda sangat berbakat sehingga dia tidak 
membutuhkan perawatan saya sama sekali! 


Anak ini selalu sibuk! Bahkan sebagai ayahnya, saya harus 
melakukan perjalanan secara pribadi atau saya tidak akan 
bisa melihatnya! Ning Yaohua berkata dengan marah. 
.meskipun dia mengatakannya dengan wajah lurus, tidak 
ada jejak kemarahan yang sebenarnya di matanya, hanya 
rasa suka. 


Hahaha, kamu seharusnya senang karena Xueluo bekerja 
sangat keras. Namun, Xueluo, kamu juga salah. Tidak peduli 
seberapa keras Anda bekerja, Anda harus selalu pulang! 
Direktur Guo marah. 


. Saya tahu, Direktur. Saya seharusnya tidak melakukan itu! 
Ayah, jangan marah, aku akan pulang untuk makan malam 
besok malam! " Ning Xueluo memeluk lengan Ning Yaohua 
dan bertingkah genit, berpenampilan seperti seorang putri 
yang penurut. 


Lihat ini, saya perlu direktur untuk membantu saya 
berbicara dengan putri saya sebelum dia setuju untuk 


pulang untuk makan malam! 


"Ayah, ada begitu banyak orang di sini, tinggalkan aku 
dengan harga diri!" 


Ya ya ya, kamu adalah bintang besar sekarang, aku bahkan 
tidak bisa menegurmu lagi! 


ning Xi berpikir bahwa dia telah memurnikan hatinya 
menjadi baja. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat 
pertunjukan kasih sayang kebapakan dan pengabdian anak 
perempuan seperti itu di sini. Dadanya menegang sampai 
tercekik, dan dia hampir berlari keluar pintu. 


.meskipun dia tidak bisa mengendalikan hatinya, dia bisa 
menutupinya dengan bertindak sempurna di permukaan. 
Dia mendiskusikan naskah dengan penulis skenario dengan 
tenang, seolah dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di 
hadapannya. 


Dia bisa mengabaikannya, tapi beberapa orang tidak bisa 
melakukannya. .Tatapan ning Yaohua seperti pisau yang 
memotong tubuhnya, seolah melihatnya di acara publik 
adalah sesuatu yang memalukan dan menjijikkan. 


Ning Xi akhirnya meminjam alasan membutuhkan kamar 
kecil untuk meninggalkan kamar dan menghirup udara 
segar di samping jendela yang terbuka di koridor. 


dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebungkus rokok 
dan korek api. Dia memegang rokok tipis itu cukup lama 
sebelum akhirnya meletakkannya kembali. 


Dia sedang berhenti. 


Hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kehilangan 
dorongan. 


angin malam yang bertiup kencang di wajahnya 
membantunya merasa sedikit lebih baik. 


Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari 
belakangnya. 


Punggung Ning Xi menegang, tapi dia tetap berbalik. 
.ekspresi wajahnya seperti topeng yang tidak 
mengungkapkan emosi, "Apakah Anda mencari saya, Ketua 
Ning?" 


Ning Yaohua menatapnya dengan tatapan berat, melihat 
pakaiannya yang eye-catching dengan tidak senang. 


ning Xi menunduk dan tersenyum dangkal, Heh, Ketua 
Ning, kamu juga menatapku dengan cara ini di ruangan 
tadi. Apa kau tidak takut orang lain akan salah mengira 
niatmu padaku? " 


.Di mata orang lain, dia adalah seorang sponsor, sedangkan 
identitasnya adalah seorang bintang muda wanita cantik. 
Itu adalah jenis hubungan termudah untuk memulai rumor. 


"Kamu bajingan, kata-kata apa yang kamu katakan?" Ning 
Yaohua tiba-tiba marah. 


ning Xi mengangkat alisnya, "Tentu saja saya berbicara 
dalam bahasa manusia, apakah Pimpinan Dong bukan 
manusia?" 


"Kamu ..." Ning Yaohua tiba-tiba mengangkat tangannya. 


Sebelum mendarat, itu diraih oleh pergelangan tangan yang 
ramping. 


Bagaimana dia bisa membiarkan Ning Yaohua memukulnya 
lagi? 


Dia tidak punya hak untuk melakukannya. 


ning Yaohua sangat marah. Dia dengan kasar menarik 
tangannya ke belakang, Aku ingin kamu mundur dari peran 
ini sekarang. Jangan mempermalukan saya di depan orang 
lain! " 


Ekspresi Ning Xi dingin, "Aku mendapat peran ini adil dan 
jujur, jadi bagaimana itu akan membuatmu malu?" 


Kamu hanya mengikuti apapun yang ingin dilakukan 
Xueluo. Lihatlah diri Anda sendiri, Anda tidak bisa 
menandingi Xueluo. Anda sangat ingin memasuki industri 
hiburan. Apakah Anda hanya menunggu seseorang untuk 
menggali masa lalu kotor Anda dan mempermalukan 
keluarga Ning? " .ning Yaohua mengawasinya dengan 
ekspresi sangat jijik. 


Bab 35: Pemuda Itu Tidak Lagi di Sini 


Sampai saat ini masih ada orang yang mengungkit kejadian 
di mana putri Ning Yaohua meminum air lemon untuk cuci 
tangan dan mengenakan gaun palsu ke pesta sebagai 
lelucon. .jika orang lain berhasil menggali kebenaran buruk 
tentang apa yang terjadi tahun itu, lalu bagaimana dia 
masih bisa menunjukkan wajahnya di lingkaran itu? 


Wajah Ning Xi menjadi pucat setelah mendengar kata-kata 
Ning Yaohua. 


Malam itu, orang asing itu, bayi yang sudah mati itu ... 
Ini adalah tumit Achilles-nya. 


keluarga Ning telah menutupi seluruh kejadian karena 
takut malu, dan Ning Xueluo belum membicarakannya di 


luar karena takut kebenaran terungkap. Namun, ini adalah 
mimpi buruk terbesarnya sejak awal. 


"Saya memberi Anda kesempatan untuk keluar dari 
panggung dengan anggun sendiri. Karena Anda tidak 
menginginkannya, maka jangan salahkan saya karena tidak 
menganggap hubungan kita sebagai ayah dan anak. " 


Heh, untuk berpikir kita masih memiliki sesuatu seperti 
hubungan ayah-anak di antara kita 


Ayah, Xiao Xi apa yang terjadi? .Suara terkejut ning Xueluo 
terdengar dari belakang mereka. 


Setelah melihat Ning Xueluo, wajah Ning Yaohua berubah 
menjadi ekspresi penuh kasih, Bukan apa-apa, kamu tidak 
perlu khawatir tentang itu. Saat Anda kembali, minta 
perusahaan Anda menemukan orang lain yang lebih cocok 
untuk pemeran utama wanita pendukung. " 


aarti lain dalam kata-katanya adalah bahwa Ning Xi harus 
ditukar. 


Ning Xueluo bersukacita di dalam hatinya, tapi dia 
bertingkah cemas di permukaan, "Ayah, kenapa?" Xiao Xi 
telah ditetapkan sebagai pemeran utama wanita 
pendukung! " 


Sudah cukup bagus baginya untuk berakting dalam peran 
kecil. .bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk 
berperan penting seperti itu? Saya telah menginvestasikan 
30 juta yuan untuk film ini, dan ini bukanlah tempat yang 
bisa dia mainkan! 


Tapi, Ayah, Xiao Xi bekerja sangat keras untuk bisa masuk ke 
dalam film ini 


Xueluo, kamu tidak perlu berbicara untuknya. Apa yang 
saya katakan sebelumnya? .sudah kubilang jangan 
membantunya, tapi kamu tidak mau mendengarkan! Anda 
bahkan memujinya di depan para reporter! Apakah dia 
pantas mendapatkannya? " 


Tapi, Xiao Xi adalah ... 


Tenang, kamu tidak boleh menyebutkan hal semacam itu 
lagi! Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu adalah 
putri satu-satunya! " 


Ayah, tolong jangan marah. .saya tidak akan melakukannya 
lagi, oke? 


Saya punya urusan lain nanti. Saya pergi sekarang. Jika 
kamu punya waktu, bantu aku membujuknya untuk berhenti 
bersikap keras kepala! Ning Yaohua melayangkan 
pandangan peringatan ke arah Ning Xi, lalu berbalik untuk 
pergi dengan ekspresi dingin. 


setelah Ning Yaohua pergi, ekspresi berperilaku baik di 
wajah Ning Xueluo perlahan menghilang saat dia berbicara 
dengan polos, "Ning Xi, kali ini bukan aku yang mencoba 
mempersulitmu. Saya ingin memberi Anda kesempatan, 
hanya ..." 


"Ha..." Ning Xi tidak bisa menahan tawa. .dalam satu suara 
itu, ada keputusasaan yang tak berujung. 


Siapa yang mengira bahwa orang yang akan menghapus 
semua usahanya dan mendorongnya kembali ke dalam 
ketidakjelasan adalah ayah kandungnya sendiri? 


Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk 
mempersiapkan peran ini selama ini dan telah berjuang 
keras untuk mendapatkannya 


. Tapi semua usahanya sia-sia. 
Ketika jamuan makan berakhir, sudah pukul 11 malam. 


Tampaknya benar bahwa seseorang akan mudah mabuk jika 
suasana hatinya sedang buruk. 


Ning Xi merasa bahwa dia tidak banyak minum hari ini, 
tetapi dia mulai terhuyung-huyung ketika dia berdiri, dan 
pelipisnya mulai berdenyut-denyut kesakitan. 


Tepat pada saat inilah dia melihat seseorang yang akan 
membuatnya merasa lebih buruk ... 


Su Yan... 


beberapa pemeran, terutama para wanita, sudah mulai 
berseru kaget saat melihat pendatang baru. 


"Ah! Itu Tuan Muda Su! Tampan sekali! Dia seratus kali lebih 
tampan dari rumor yang beredar! " 


Dia pasti ada di sini untuk mengawal Ning Xueluo! .Saya 
sangat iri padanya, karir aktingnya berjalan dengan baik, 
latar belakang keluarganya sangat baik dan pacarnya 
sangat tampan! Dia benar-benar pemenang dalam hidup! 


Orang seperti ini sudah menang di garis start. Kami bahkan 
tidak berhak untuk iri padanya! " 


ning Xi berpegangan ke dinding, dengan agak bodoh 
menatap pria yang berjalan menuju Ning Xueluo selangkah 
demi selangkah. 


Keluarga Su telah melakukannya dengan cukup baik 
beberapa tahun ini. Status sosial Su Yan pun meningkat. 


Ning Xi tidak bisa lagi melihat pemuda masa lalu dalam 
dirinya. 


pemuda sakit-sakitan yang tinggal di pedesaan untuk 
memulihkan diri dari penyakit paru-paru, Su-gege yang 
telah membacakan cerita untuknya dengan hangat, telah 
meninggal seiring berjalannya waktu 


Bab 36-40 
Bab 36: Dewa Kekayaan Yang Mana Yang Telah Tiba? 


Su-gege, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang 
tidak perlu menjemputku? " Ning Xueluo melompat ke pria 
itu dengan senang hati. 


"Saya tidak bisa berhenti khawatir karena di luar mulai 
turun hujan." Su Yan melepas jaketnya dan memakainya. dia 
memandangnya dengan tidak senang, "Mengapa kamu 
memakai begitu sedikit?" 


Ning Xueluo memiliki ekspresi manis di wajahnya, "Oh, 
Anda, saya sudah menjadi wanita dewasa! Mengapa Anda 
masih memperlakukan saya seperti anak kecil? " 


Ning Xi bersandar di dinding yang sedingin es dengan 
langkah yang tidak rata. Dia merasa sangat tidak beruntung 
hari ini. 


sepanjang malam, dia telah disuguhi pertunjukan kasih 
sayang orang tua Ning Xueluo, dan sekarang itu menjadi 
adegan mesra. 


Ning Xueluo benar-benar memamerkan semua yang telah 
diambil darinya ... 


tidak puas hanya dengan membuat arlojinya, Ning Xueluo 
memeluk lengan Su Yan dan dengan sengaja berjalan ke 
arahnya. Dia berkata dengan hangat, Anak kecil, kamu 
tampaknya cukup mabuk. Mengapa Anda tidak bergabung 
dengan kami? Aku akan membiarkan pacarku mengirimmu 
pulang! " 


Ning Xueluo dengan sengaja menekankan kata 'pacar'. 


pada saat ini, Su Yan akhirnya memperhatikan Ning Xi. 
Muridnya tiba-tiba menegang saat melihatnya. 


Ning Xi 
Sudah lama sekali. 


Selama bertahun-tahun dia berada di luar negeri, dia belum 
pernah melihatnya sekali pun. bahkan setelah dia kembali, 
dia hanya melihatnya beberapa kali dari jauh ketika dia 
pergi untuk menjemput Xueluo di perusahaan. 


Dia tertangkap basah dengan melihatnya dari dekat. Dia 
sangat berbeda sehingga dia hampir tidak bisa 
mengenalinya. 


gadis kecil yang pernah mengenakan kepang dan rok 
berbunga-bunga saat itu, telah berkembang menjadi 
seorang wanita yang dapat menggerakkan hati pria mana 
pun tanpa sepengetahuannya 


Melihat Su Yan sedang menatap Ning Xi dengan bingung, 
emosi gelap melintas di mata Ning Xueluo. dia meraih 
lengannya dan mengguncangnya, "Su-gege, bagaimana 
menurutmu?" 


Su Yan tiba-tiba tersadar dan mengangguk dengan tergesa- 
gesa, "Ya, ayo pergi bersama." 


Junior Ning Junior Ning? Apakah kamu baik-baik saja?" Ning 
Xueluo menunjukkan ekspresi perhatian. 


Ning Xi menekan dahinya dengan punggung tangan. 
pikirannya menjadi semakin kabur di bawah pengaruh 
alkohol. Jantungnya berdebar lebih cepat dan darahnya 
hampir mengalir ke belakang. Seolah-olah ada seekor 
binatang mengaum di dalam tubuhnya, berjuang untuk 


membebaskan diri sehingga bisa merobek dua topeng 
megah di depannya 


"Tidak perlu ..." Ning Xi berbalik dan tersandung ke kamar 
kecil sebelum dia benar-benar kehilangan kendali. 


Melihat sosok Ning Xi yang menyesal melarikan diri, Ning 
Xueluo akhirnya tersenyum segar. Namun, ekspresinya 
segera berubah menjadi sangat sedih ketika dia berbalik ke 
arah Su Yan, "Su-gege, saya pikir Xiao Xi tidak mau 
memaafkan saya ... Saya sudah mencoba yang terbaik 
untuk menebusnya ... Saya Telah melakukan apa pun yang 
saya bisa untuk membantunya di perusahaan, tetapi dia 
masih seperti ini. saya tidak tahu harus berbuat apa lagi 


Jangan pedulikan itu! Kepribadian Xiao Xi seperti itu, dia 
akan memaafkanmu ketika waktu berlalu! " Su Yan 
meyakinkannya dengan lembut. 


Di lantai dasar hotel, sekelompok gadis dari kru dengan 
bersemangat mendiskusikan mobil sport yang dikendarai Su 
Yan. 


Saya baru saja mencari online dan saya menemukan bahwa 
Maserati ini setidaknya 100 juta yuan! Dia terlalu kaya! " 


"Aku juga ingin mencari pacar kaya, berapa tahun yang 
dibutuhkan sampai aku bisa menemukannya?" 


Yang terpenting, dia sangat tampan! Ada begitu banyak 
bintang yang menikahi seseorang yang kaya, tetapi mereka 
semua adalah pria paruh baya yang berperut buncit Hanya 
dengan melihat mereka saja sudah membuat perutku mual 


Saat mereka bergosip, mereka melihat Su Yan dan Ning 
Xueluo berjalan ke arah mereka dari hotel. 


gambar seorang pria tampan dan seorang wanita cantik 
berdiri bersama hanyalah sebuah pesta untuk mata. 


Semua orang memandang dengan iri saat Ning Xueluo 
memasuki mobil sport itu, masih mengenakan jaket Su Yan. 
Mereka menunggu sampai mereka tidak dapat lagi melihat 
mobil sebelum menghela nafas 


tidak lama setelah mobil itu pergi, deru mesin terdengar 
menuju ke arah mereka. Setelah itu, sebuah mobil sport 
putih keperakan melaju melewati mereka dan berhenti di 
depan hotel. 


Yang terpenting, mobil ini 
Mobil ini terlalu luar biasa! 


Sasis rendah yang tampan, bodi yang mulus, dan pintu 
gunting yang keren memberikan perasaan sebuah 
mahakarya 


Yang terpenting, harga 


Apa-apaan, itu adalah Bugatti Veyron Super Sport, supercar 
termahal di dunia Harganya paling sedikit lebih dari satu 
miliar yuan Ya Tuhan dewa kekayaan mana yang telah tiba 


Bab 37: Memasuki Toilet Wanita Untuk Menemukannya 


Di dalam mobil, Harta Karun Kecil menatap telepon 
menunggu jawaban, ekspresinya sangat menderita dan 
benci. 


Lu Tingxiao membuka sabuk pengamannya, "Aku akan pergi 
melihatnya, tunggu aku di sini." 


Harta kecil meraih sudut kemeja ayahnya, menunjukkan 
bahwa dia ingin ikut dengannya. 


Lu Tingxiao memandang putranya, Jika dia mabuk, saya 
hanya bisa menggendong salah satu dari Anda." 


Little Treasure menggembungkan pipinya, menunjukkan 
bahwa dia tidak puas dengan jawabannya. dia tidak 
membutuhkan siapa pun untuk menggendongnya! 


Ekspresi Lu  Tingxiao menjadi gelap, Sayangnya, 
kepercayaan saya padamu sangat rendah sejak insiden 
terakhir kali. Saya tidak percaya bahwa Anda akan mampu 
menjaga diri sendiri. Jika Anda tersesat lagi, bahkan saya 
tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. 
memahami?" 


Little Treasure menundukkan kepalanya dengan ekspresi 
kesepian. 


Menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu serius, Lu 
Tingxiao mengusap kepala kecil putranya, "Aku akan segera 
kembali." 


"Lao Zhang, bawa mobil ke garasi bawah tanah." 
Ya, tuan muda. 


Di bawah tatapan bersemangat kerumunan yang berkumpul 
di pintu masuk hotel, pintu mobil perlahan terbuka dan 
seorang pria keluar. 


Dia mengenakan setelan barat abu-abu, tubuhnya panjang 
dan ramping dan dia memiliki aura yang kuat. 


Ah Ini Itu Lu Tingxiao !! Saya bertanya-tanya dewa kekayaan 
mana yang datang. Saya tidak berpikir itu akan menjadi 


Dewa Kekayaan! Aku benar-benar memprediksinya, selain 
Dewa Kekayaan, siapa lagi yang mampu mengendarai mobil 
semahal itu !? Keluarga Su jelas tidak bisa dibandingkan 
dengan Tuan Lu! " 


"Astaga, peluk aku sebentar, aku akan pingsan ... Aku hanya 
pernah melihatnya di majalah sekali, kurasa aku tidak akan 
bertemu orang yang sebenarnya di sini! Saya benar-benar 
ingin pergi meminta tanda tangannya dan meminta dia 
menandatanganinya di celana dalam saya !!! 


Aktor tampan dan terkenal itu hanya bisa berlutut di depan 
Tuan Lu kita! jika Tuan Lu memasuki lingkaran hiburan, 
bagaimana mereka akan terus bertahan? 


Kamu masih bermimpi! Kami sudah menggunakan 
keberuntungan seumur hidup untuk melihatnya sedekat ini 
secara langsung! Anda masih ingin dia memasuki lingkaran 
hiburan untuk kesenangan menonton Anda setiap hari? 


Orang-orang di pintu terus bergosip lama setelah pria 
tersebut memasuki hotel. 


Bos Besar Lu biasanya dikerumuni oleh pengiring 
kemanapun dia muncul. Mengapa dia datang ke hotel 
sendirian begitu larut malam? 


Siapa tahu, bagaimanapun dia tidak mungkin datang ke sini 
untuk seorang wanita! 


Sungguh memalukan bahwa pria luar biasa seperti itu tidak 
bisa dekat dengan wanita! Menurutmu mengapa Lu Tingxiao 
tidak akan dekat dengan wanita? 


Dia mungkin menyukai pria! 


Itu tidak masuk akal! Jika dia menyukai pria, lalu dari mana 
asalnya putranya? Saya merasa bahwa Guru Lu pasti tipe 
orang yang sangat mencintai. perasaannya terhadap ibu 
anak itu begitu dalam sehingga dia merahasiakannya 
selama bertahun-tahun! " 


Lu Tingxiao menemukan bahwa semua pemain dan kru telah 
pergi ketika dia naik ke atas. Kelompok orang di pintu 
masuk hotel kemungkinan besar adalah kelompok terakhir. 
Namun, hanya Ning Xi yang hilang. 


dia mencoba menelepon telepon Ning Xi saat dia berjalan 
menyusuri koridor mencarinya. 


Tidak ada yang mengangkat. 


Saat dia melewati kamar kecil, Lu Tingxiao tiba-tiba 
menghentikan langkahnya. Dia bisa mendengar telepon 
berdering. 


setelah berdiri diam dan mendengarkan sebentar, dia 
menyadari itu berasal dari toilet wanita. 


Lu Tingxiao mengakhiri panggilan, dan suara itu berhenti. 


Setelah menghela nafas lega pada akhirnya menemukan 
orang yang dia cari, Lu Tingxiao mengerutkan alisnya. 


dia tidak bisa masuk ke toilet wanita untuk menemukannya. 


Karena dia sama sekali tidak bereaksi terhadap dering 
telepon yang keras, dia pasti mabuk berat. 


"Ning Xi?" 


Lu Tingxiao mencoba memanggilnya, tetapi seperti yang 
diharapkan, tidak ada jawaban. 


dia berdiri di depan wastafel di antara toilet pria dan wanita, 
dan mengangkat jari-jarinya yang panjang untuk mencubit 
bagian tengah alisnya. Ekspresi wajahnya seolah-olah 
sedang membuat keputusan tentang kesepakatan bisnis 10 
miliar yuan. 


Babak 38: Kamu adalah Raja Iblis Jahat 


Untungnya, CEO Lu beruntung. Karena sudah larut malam, 
tidak ada orang lain di toilet wanita. Dia bisa melihat Ning Xi 
duduk di tanah dan bersandar di pintu, benar-benar mabuk. 


dia telah menendang tumitnya ke tempat yang berbeda, 
dan barang-barang di tasnya telah terlempar ke lantai. 
Rambutnya menutupi wajahnya dengan berantakan. Dia 
tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari wanita 
bercahaya yang telah berpisah dengannya sebelumnya. 


jejak simpati melintas di mata Lu Tingxiao. Dia berjalan dan 
mengambil tasnya. Setelah mengambil semua item yang 
telah berserakan, dia kemudian mengambil sepatunya dan 
mengulurkan tangan ke pinggang dan lututnya. 


saat dia hendak menggendongnya, Ning Xi tiba-tiba meraih 
pintu dengan cengkeraman maut. Tatapan mabuknya 
terayun ke arahnya, dan dia menatapnya dengan sangat 
hati-hati, "Siapa kamu ..." 


Lu Tingxiao. 

Lu Tingxiao Ning Xi menjadi linglung sebelum dia tiba-tiba 
meledak marah, Dasar pembohong! apa menurutmu aku ini 
idiot !? Ini toilet wanita! " 


Apakah gadis ini benar-benar mabuk? Dia sepertinya masih 
memiliki akal sehat tentang dirinya? 


"Saya tidak berbohong." 


Bohong Aku tidak pergi Aku tidak ingin pergi denganmu 
Ning Xi mabuk seperti landak kecil yang menderita 
ketakutan, dia benar-benar dijaga. 

Ning Xi benar-benar menolak untuk pergi, jadi Lu Tingxiao 
hanya bisa meletakkan barang-barang di tangannya sejenak 
untuk membujuknya, "Apa yang harus saya lakukan untuk 
membuat Anda mempercayai saya?" 


Tunjukkan ID Anda! Ning Xi tampak seperti polisi lalu lintas 
yang sedang menyelidiki pengemudi mabuk. 


sudut mulut Lu Tingxiao bergerak-gerak, lalu dia dengan 
patuh mengeluarkan dompetnya dan memberikan ID-nya 
kepadanya seperti warga negara yang baik. 


Ning Xi memegang kartu tipis itu dengan gemetar, matanya 
hampir menempel pada kartu saat dia membaca kata demi 
kata, Lu Ting Xiao Kamu Lu Tingxiao 


lu Tingxiao mengangguk puas, "Bisakah kita pergi 
sekarang?" 


"Tidak pergi! Saya tidak ingin pergi dengan Anda! Kamu 
adalah raja iblis jahat ... Aku tidak akan pergi. Tidak pergi, 
tidak pergi Ning Xi menjadi semakin gelisah. 

"Raja iblis jahat ..." Wajah Lu Tingxiao menjadi hitam. Jadi 
itu gambaran dia tentang dia di dalam hatinya? dia berpikir 
bahwa dia telah memperlakukannya dengan cukup hangat. 


Keduanya berada di jalan buntu, saat suara langkah kaki 
datang dari luar pintu. 


"Ning Xi... Ning Xi, apakah kamu di dalam?" 


Punggung Lu Tingxiao menegang dalam sekejap. Jika 
seseorang melihatnya di kamar kecil wanita sekarang, dia 
tidak akan pernah menerimanya. 


suara langkah kaki semakin dekat, ke titik di mana mereka 
sudah bisa melihat pakaian orang itu. Lu Tingxiao mengutuk 
pelan dan dengan cepat mengambil semua barang Ning Xi 
dan menjejalkannya ke dalam bilik. 


Itu adalah penulis skenario, Ye Linglong, yang datang untuk 
mencari Ning Xi. 


ning Xi adalah seorang pemula dan tidak mengenal siapa 
pun di kru. Hanya Ye Linglong yang menyadari bahwa dia 
sudah lama tidak kembali dari kamar kecil, jadi dia pergi 
mencarinya. 


di dalam bilik, Ning Xi ketakutan karena tiba-tiba diseret ke 
dalam dan berjuang dalam pelukan pria itu. Suara itu 
menarik perhatian Ye Linglong di luar. 


"Ning Xi, apakah itu kamu?" 


Mendengar suara mendekati mereka, ekspresi Lu Tingxiao 
menjadi lebih gelap. Tepat pada saat inilah gadis itu benar- 
benar menggigit tangan yang dia tutupi mulutnya- itu 
sangat menyakitkan sehingga dia mengerutkan alisnya. 


Ekspresi wajah Lu Tingxiao perlahan menunjukkan tanda- 
tanda pingsan, kapan dia pernah berada dalam situasi yang 
menyedihkan? 


setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Tingxiao angkat 
bicara, suaranya berubah serak karena berusaha menahan 
emosinya, "Tenanglah ... aku akan memberikannya padamu 
sekarang ..." 


Ye Linglong baru saja akan mengetuk pintu ketika suara 
seorang pria datang dari dalam. Dia membeku sesaat 
sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. pipinya 
memerah, dan dia segera berlari keluar. 


Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan 
menemukan beberapa orang melakukan 'itu' di sini. 


Ini adalah hotel, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan 
kamar saja? Dia benar-benar tidak bisa memahami hobi 
beberapa orang! 


karena dia tidak berada di toilet wanita, di mana Ning Xi 
kabur 


Ada satu pikiran yang tidak pernah terlintas di benak Ye 
Linglong: Orang yang melakukan 'itu' di kamar kecil adalah 
orang yang dia cari, Ning Xi! 


setelah mendengar suara langkah kaki surut dari luar pintu, 
Lu Tingxiao menghela nafas lega. 


Dia duduk di penutup mangkuk toilet, mengendurkan 
dasinya, dan meletakkan wanita yang sedang berjuang itu 
di pangkuannya. Dia kemudian membentak dengan dingin, 
"Berhenti membuat masalah!" 


Jika tidak, dia tidak akan keberatan melakukan 'itu' secara 
nyata. 


nada suara pria itu terlalu menakutkan, Ning Xi sangat 
terkejut hingga dia mulai cegukan. Dia menatapnya seolah 
dia telah diintimidasi. 


lu Tingxiao telah membuatnya takut sesaat, namun dia 
hanya bisa tanpa daya menepuk punggungnya dengan 


lembut saat dia membujuk, "Maaf, aku seharusnya tidak 
begitu galak denganmu." 


Namun, orang di pelukannya tampak semakin kesal. Air 
mata mulai mengalir tanpa henti di pipinya. 


lu Tingxiao untuk sementara tidak berdaya. 


Bagaimana dia bisa jauh lebih sulit untuk dibujuk daripada 
Little Treasure? 


Bab 39: Itu Tidak Cukup Besar 


Ibu mereka! Mereka pikir siapa mereka, masing-masing dari 
mereka! " Ning Xi tiba-tiba mengangkat tangannya dengan 
gelisah. Jika Lu Tingxiao tidak bereaksi dengan cepat, 
rahangnya akan terkilir oleh pukulan ini. 


Cewek seharusnya tidak mengumpat. Lu Tingxiao 
mengerutkan alisnya. 


meskipun dia terlihat manis saat dia mengumpat. 


Sementara Ning Xi sangat mabuk, pikiran bawah sadarnya 
bisa merasakan bahwa orang yang memeluknya saat ini 
sangat hangat, dan tidak memiliki niat buruk. Dia perlahan- 
lahan santai ke dalam pelukannya dan mengucap sambil 
duduk di pangkuannya, "Itu hanya karena aku merasa itu di 
bawahku ... Jika tidak ... Jika tidak dengan wajah ini ... Aku 
bisa menemukan ... kaki yang besar untuk dipeluk ... Kamu 
pikir kamu bisa menekanku Aku akan mencarinya sekarang 
sekarang juga 


Lu Tingxiao mengangkat alisnya sedikit. dia mengambil 
tangan wanita itu dengan lembut dengan telapak 
tangannya yang kasar dan meletakkannya di pahanya, "Kaki 


terbesar di ibu kota ada di sini, di mana lagi kamu akan 
menemukan yang lebih baik?" 


Ning Xi menyentuh seluruh paha kencang itu, lalu tiba-tiba 
mengamuk, Itu tidak cukup besar! Itu tidak besar sama 
sekali! " 


lu Tingxiao: 
Dia telah dianggap 'tidak cukup besar". 
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapa pun. 


Yang lebih parah, tangannya bergerak sampai menyentuh 
tempat yang tidak boleh disentuh, dan dia bahkan 
menepuknya, "Ooh, apa ini ... Mengganggu ... menusuk 
tanganku ..." 


Nada suaranya penuh penghinaan. 
Ekspresi lu Tingxiao gelap. 


Jika dia membiarkannya terus seperti ini, maka dia takut dia 
akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali. 


Orang di luar sudah pergi, jadi Lu Tingxiao dengan cepat 
membuka pintu, membawa Ning Xi saat dia berjalan keluar. 


Di tempat parkir bawah tanah. 


orang yang dengan penuh semangat berlari untuk 
membukakan pintu untuknya adalah Lu Jingli. 


"Anda disini?" Lu Tingxiao mengerutkan kening. 


Aku pergi mencarimu di rumah, tapi kamu dan Harta Kecil 
tidak ada di sana jadi aku datang untuk mencarimu! Bro, 
apa yang terjadi dengan kode bro? Kapan Anda membeli 


mobil ini? bahkan lebih mengesankan daripada yang kau 
berikan padaku, dan aku bahkan tidak tahu kau punya ini! 
Ekspresi Lu Jingli penuh dengan kebencian. 


Lu Tingxiao mengabaikannya dan membawa Ning Xi ke kursi 
belakang tanpa izin. 


Lu Jingli duduk di kursi penumpang depan dan berbalik 
untuk menatap mereka. tatapannya yang bersinar 
mengamati pakaian lusuh Lu Tingxiao dan Ning Xi. 
Mengharapkan beberapa gosip, dia bertanya, Dari mana 
Anda menjemputnya? Kenapa lama sekali? Lihat bagaimana 
Harta Karun Kecil kita akan berubah menjadi patung! " 


Saat dia melihat Ning Xi, Harta Karun Kecil berhenti 
menempelkan wajahnya ke jendela mobil dan menempel 
padanya. 


Lu Tingxiao awalnya khawatir Ning Xi akan bereaksi gelisah 
terhadap kehadiran Little Treasure dalam keadaan 
mabuknya. dia tidak berpikir bahwa dia hanya akan menarik 
lelaki kecil itu ke pelukannya dan memeluknya dengan 
nyaman seperti guling. 


Tentu saja Lu Tingxiao tidak akan memuaskan keinginan 
seseorang untuk bergosip. Dia secara sistematis melepas 
dasinya, dan melepas mantelnya yang berkeringat, "Apa 
yang terjadi hari ini?" 


senang dipanggil untuk bertindak karena keterampilan 
mengumpulkan informasinya, Lu Jingli segera menjawab 
dengan bersemangat, Dari apa yang saya dengar, semuanya 
berjalan lancar. Anda bahkan memanggil Arthur, jadi tentu 
saja Xixi kecil berhasil mencuri perhatian. Dia juga diterima 
dengan baik oleh media! 


Siapa yang dia temui malam ini? Lu Tingxiao bertanya lagi. 


Lu Jingli mencoba mengingat, Selain para pemain dan kru, 
hanya ada Ning Yaohua. Selain itu " 


lu Jingli melirik ekspresi kakaknya, lalu dengan sengaja 
mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara, "Su 
Yan ... Aku menduga dia kesal karena api lamanya menjadi 
lawannya, jadi dia mabuk ..." 


meskipun Lu Jingli telah memilih kata-katanya dengan hati- 
hati, wajah Lu Tingxiao masih menjadi hitam dalam sekejap. 


Itu sangat menakutkan. 


TL Note: Dalam bahasa China, 'kaki besar untuk dipeluk' 
berarti pendukung yang memiliki banyak pengaruh. dalam 
kasus Ning Xi, dia menyiratkan bahwa dia dapat 
menemukan sugar daddy kapan saja, tetapi dia 
menemukannya di bawahnya. Lu Tingxiao menggunakan 
frasa 'kaki besar untuk dipeluk' secara harfiah untuk 
membuat lelucon dan malah dimanfaatkan. 


Bab 40: Sayang, Aku Benar-benar Ingin Menikahimu 


Lu Jingli terbatuk, Er, ini tidak aneh. Ning Xi tidak serius 
dengan semua orang yang dia kencani di luar negeri. Dia 
akan membuangnya ketika dia selesai tanpa ragu-ragu 
sama sekali. namun, Su Yan ini mungkin satu-satunya pria 
yang benar-benar dia cintai. " 


Ekspresi Lu Tingxiao berubah menjadi lebih buruk setelah 
penjelasannya. 


Lu Jingli agak tidak bisa berkata-kata dalam hal ini. pikirnya 
dalam hati, kalian bahkan belum bersama, apa hakmu untuk 
membantai semua orang yang pernah dia kencani? 


Bro, meskipun kamu siap untuk bertahan dan menunggu 
sampai dia jatuh cinta padamu, setidaknya bawa dia ke 
Golden Age dulu. sangat merepotkan dia berada di 
perusahaan saingan kita, Starlight! Dari apa yang saya tahu, 
dia sedang diintimidasi oleh Ning Xueluo di sana! " Lu Jingli 
menggerutu. 


Lu Tingxiao memperhatikan gadis yang menjadi pendiam 
setelah memeluk Harta Karun Kecil dengan ekspresi yang 
tidak terbaca, "Ini belum waktunya." 


setelah akhirnya sampai di rumah mereka, masalah muncul 
saat mereka keluar dari mobil. 


Ning Xi telah melihat mobil sport putih keperakan di 
sampingnya, dan matanya bersinar seperti serigala lapar. 
dia berpegangan pada mobil dan menolak untuk pergi, dan 
ekspresinya seperti seorang gadis kecil yang akhirnya 
menemukan pria impiannya, Oh! Sedikit putih! Sayangku!" 


Ekspresi wajah Lu Tingxiao berubah drastis seperti lampu 
lalu lintas. 


dia telah melalui waktu yang sulit untuk menjemputnya 
kembali, bahkan mempertaruhkan reputasinya untuk 
membawanya keluar dari kamar kecil wanita. Namun, dia 
tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan bahkan 
memanggilnya raja iblis yang jahat. Sekarang dia benar- 
benar memeluk mobil dan menyebutnya sayang? 


Hahaha Bro, pasti kamu tidak iri dengan mobil! Lihat, 
kenapa kamu harus mengemudikan mobil ini? Xixi kecil 
menyukai mobil balap ketika dia berada di luar negeri, dan 
dia sebenarnya ahli dalam balapan! Tentu saja dia tidak 
akan melawan mobil sport nomor satu di dunia! lu Jingli 
sombong karena kesialan saudaranya. 


Namun, dia segera menemukan bahwa ada seseorang yang 
bahkan lebih buruk daripada Lu Tingxiao. 


Orang itu adalah Little Treasure. 


Melihat nama panggilan pribadinya 'sayang' telah dicuri 
oleh mobil, lelaki kecil itu hampir menangis. 


Namun, penyebab semua masalah itu, Ning Xi, masih 
menyentuh seluruh mobil dengan perasaan tergila-gila, 
Sayang, kamu terlalu terlalu keren Kamu terlalu menarik! 
Aku ingin menikahi mu!" 


Buku-buku jari Lu Tingxiao retak, dan dia tiba-tiba ingin 
mengutuk. 


dia bereaksi seperti dia adalah binatang buas yang 
mengamuk ketika dia melamarnya, tapi sekarang dia benar- 
benar melamar mobil yang aneh? 


Lu Tingxiao menggulung lengan bajunya satu per satu, 
"Zhang Tua, bawakan aku palu." 


lu Jingli, yang dari tadi tertawa sampai kehabisan nafas, 
langsung melompat, Jangan! Bro, tenanglah! Mobil ini 
hampir 20 juta yuan! Jika kamu tidak menginginkannya, 
berikan padaku! Saya akan membawanya sekarang! Saya 
jamin itu tidak akan muncul di depan mata Anda lagi! " 


tepat saat dia berkata demikian, seluruh dunia Lu Jingli 
terbalik saat dia terlempar ke bahu oleh Ning Xi yang 
tampak lemah. 


Siapa yang berani menyentuh Putri Kecilku! Wajah cantik 
Ning Xi saat ini penuh dengan niat membunuh, seolah-olah 
dia akan membunuh bahkan para dewa. 


lu Jingli memegangi pinggangnya yang terluka, "Tuan yang 
baik, tolong selamatkan saya, saya salah ..." 


Rasanya gadis ini adalah seorang praktisi judo yang 
berpengalaman. Dia merasa seperti telah kehilangan 
separuh hidupnya hanya karena dilempar olehnya! 


setelah menyingkirkan ancaman tersebut, Ning Xi langsung 
terjun ke kursi pengemudi dan memeluk setir, Little White, 
jangan takut 


"Tuan Muda Tertua, ini ..." Zhang Tua, yang telah didorong 
keluar dari kursi pengemudi, tercengang. 


lu Tingxiao mencubit bagian tengah alisnya dan melambai 
pergi, memberi isyarat agar dia pergi. 


Dia memandang putranya, "Harta Karun Kecil, ini sudah 
larut. Kembali dulu dan tidur. " 


Treasure kecil, yang tenggelam dalam perasaan kehilangan 
kasih sayang dari orang kesayangannya, segera 
menggelengkan kepalanya seperti mainan. 


Lu Tingxiao tidak marah, tetapi dengan tenang berkata, 
"Kamu harus tahu bahwa perempuan tidak suka 
menunjukkan sisi terburuk mereka kepada orang yang 
paling mereka sayangi." 


orang yang paling mereka pedulikan 


Harta Kecil tampak seperti sedang berpikir keras selama 
beberapa detik, lalu dia dengan patuh berbalik dan pergi. 


Mata Lu Jingli melotot, "Bro, kamu terlalu tidak tahu malu! 
Anda berbohong kepada anak-anak! " 


Apakah ada yang lain? 


Tentu saja, saya ingin Anda merasakan panasnya bola lampu 
mega-watt raksasa ini! 


Tatapan sedingin es dari saudara laki-lakinya tersayang 
menembus jauh ke dalam tulangnya. 


Baiklah, aku pergi, aku akan pergi Lu Jingli berbalik untuk 
melihat mereka dengan ragu tepat sebelum pergi. 


meninggalkan pasangan ini dan mobil sport itu sendirian, 
tidak akan terjadi apa-apa, kan 


Heh heh, kamera jarak jauh zoom 63x itu akan berguna! 


Bab 41-45 
Bab 41: Apakah Anda Ingin Lebih? 


Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Lu Tingxiao 
tiba-tiba duduk di kursi penumpang depan, Ning Xi 
memeluk kemudi seolah-olah dia sedang melindungi 
makanannya. 


Lu Tingxiao bersandar di kursi, ekspresinya menjadi gelap. 
Ha, apa yang ingin dia lakukan? 
dia sebaiknya tidak pernah tahu. 


Saat ini, dia hanya memiliki kemeja putih di bagian atas 
tubuhnya. Dia menekan api yang menyala di dalam dan 
dengan kasar membuka kancing kerahnya ... lalu tombol 
berikutnya, dan tombol berikutnya setelah itu ... 


Ning Xi memperhatikan pria di sebelahnya dengan hati-hati 
dari awal sampai akhir. Melihat pria itu perlahan membuka 
kancing kemejanya dan memperlihatkan dada yang kokoh 
dan halus itu, dia menjadi begitu terpesona sehingga dia 
bahkan melupakan si Putih kecilnya sejenak ... 


Lu Tingxiao sama sekali tidak memperhatikan ekspresinya. 
dia dengan kuat menekan emosinya yang tidak terkontrol 
dari malam ini- dia benar-benar cemburu pada mobil. Dia 
menyalakan sebatang rokok dan dengan ganas 
menghisapnya, lalu menghembuskan asap panjang. 


Saat Lu Tingxiao mengeluarkan rokok, Ning Xi sudah 
melewati titik perlawanan. dia menatapnya tanpa berkedip, 
pada tenggorokan mulus dan rokok putih yang dipegang 
oleh bibir tipisnya, dan pada asap yang perlahan naik 


Karena tatapan terbakar dari sampingnya, Lu Tingxiao 
akhirnya menoleh dan melihat ekspresi haus Ning Xi. 


Dengan kehilangan konsentrasi, Lu Tingxiao hampir salah 
memahami tatapannya, sampai dia menyadari bahwa 
tatapannya sama sekali tidak terfokus padanya. 


Yang membuatnya 'haus' bukanlah dia, tapi rokok yang 
dipegangnya. 


Satu-satunya keahlian Lu Jingli adalah mengumpulkan 
informasi. di latar belakang informasi yang dia kirimkan, 
semua detail dari latar belakang keluarganya hingga 
hobinya dan bahkan fakta kecil bahwa dia saat ini sedang 
mencoba untuk berhenti merokok telah dimasukkan. 


Lu Tingxiao segera mengerti bahwa dia kambuh. 


tidak apa-apa bahwa dia tidak bisa menandingi nyala api 
lama. Itu juga baik-baik saja karena dia tidak bisa menyamai 
mobil. Namun, sekarang dia bahkan tidak sejajar dengan 
rokok. 


Lu Tingxiao tidak pernah merasakan kekalahan ini dan tidak 
pernah merasakan keraguan diri sebesar ini dalam 
hidupnya. 


dia ingin memiliki wanita itu untuk dirinya sendiri sejak dia 
bertemu dengannya, namun dia selalu harus berpikir dua 
kali untuk setiap langkah dalam mempertimbangkan 
perasaannya. Namun, dia bahkan tidak pernah 
menganggapnya sebagai calon pasangan, dan selalu 
menarik garis di antara mereka dengan jelas. 


dia lebih suka pergi mencari orang lain untuk menjadi sugar 
daddynya daripada menjadi istrinya. 


Orang mengatakan bahwa jika seseorang tidak dapat 
melupakan api lama, itu karena pasangan baru itu tidak 
cukup baik. Mungkinkah dia masalahnya? Dia mabuk ini 
karena api tua yang telah meninggalkannya? 


dia tahu bahwa cara terbaik untuk merayu wanita itu adalah 
dengan melakukannya selangkah demi selangkah, jadi dia 
selalu menekan dorongannya dan mengikuti prinsip ini. 
Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa rasionalitasnya 
begitu lemah sehingga akan terbang keluar jendela saat 
hanya ada percikan kecil. 


lu Tingxiao menghisap rokok saat emosinya bergejolak. 
Cahaya merah dari ujung rokok yang menyala terpantul di 
matanya saat suara rendahnya bergemuruh di dalam mobil, 
"Kamu ingin merokok?" 


ning Xi mengangguk tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa lagi 
mengetahui apakah dia sedang tertarik oleh rokok, atau pria 
di depannya ini. 


Lu Tingxiao membuang abunya, lalu mengisap rokoknya lagi 
di bawah tatapan tajam Ning Xi. Detik berikutnya, dia tiba- 
tiba membungkuk dan menempelkan bibirnya yang 
beraroma tembakau ke bibir gadis itu ... 


Mata Ning Xi membelalak. dia hanya bisa merasakan aroma 
tembakau yang kuat dan udara dingin pria yang 
menyelimutinya sebelum bibirnya didorong terbuka oleh 
sesuatu yang lembut, dan seteguk asap masuk ke mulutnya 
tanpa halangan apapun. 


Karena sama sekali tidak siap, dia tersedak dan mulai batuk 
tanpa henti. 


lu Tingxiao menekan setengah sisa rokok dengan ekspresi 
tenang dan melihat gadis itu batuk sampai dia menangis. 


Dia tampak lebih memikat seperti ini, menggoda dia untuk 
lebih menggertaknya. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin 
lebih?" 


Bab 42: Selamat Malam, Gadisku 


Ning Xi memelototi pria itu seperti dia adalah pengganggu 
besar saat dia mencoba untuk pulih dari batuknya. 


Heh Lu Tingxiao tertawa saat melihat ekspresi kecil itu. 
Humornya berdesir di kedalaman matanya. dia mematikan 
puntung rokok dan mengembuskan asap di mulutnya 
sebelum sekali lagi membungkuk, memiringkan kepalanya 
dan menutupi bibirnya. 


Ning Xi tanpa sadar mencoba melarikan diri, tetapi sebuah 
telapak tangan memegangi pinggangnya yang bengkok dan 
sebuah suara rendah menggoda di tepi sensitif telinganya, 
"Aku tidak akan membiarkanmu tersedak kali ini." 


Karena itu, ciuman rasa tembakau yang intens menyelimuti 
kesadarannya ... 


ning Xi dicium sampai dia pusing. Pikirannya kacau, 
melayang di tengah awan. 


Satu-satunya hal yang jelas baginya adalah, pria yang 
menggendongnya dengan satu tangan ini, bahkan lebih 
berbahaya daripada merokok. 


dengan keras, kursi di belakangnya jatuh ke belakang, dan 
mengikuti itu adalah tubuh panas pria itu. 


Nafasnya perlahan-lahan dirampok darinya, dan Ning Xi 
perlahan-lahan merasakan kesadarannya tumbuh semakin 
kabur dan semakin kabur sampai dia akhirnya tenggelam ke 
dalam... 


merasakan bahwa tidak ada reaksi dari bawahnya, Lu 
Tingxiao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat 
seseorang sedang tidur tanpa berpikir, bahkan mendengkur 
sedikit 


Pupil mata lu Tingxiao yang memerah tiba-tiba pulih dari 
warna hitam normalnya, dan kemarahan di hatinya benar- 
benar lenyap. 


Ha, dia benar-benar gila, apa yang dia lakukan menjadi 
marah pada orang yang mabuk 


Ini baru tiga hari. 

Tiga hari sejak mereka bertemu. 

Kenapa dia begitu terburu-buru? 

ketertarikannya pada gadis ini benar-benar tidak rasional. 


Ketika dia pertama kali melihatnya, dia memiliki perasaan 
gila untuk memulihkan sesuatu yang telah hilang. 


Rasanya seperti dia adalah teman lama meskipun itu adalah 
pertemuan pertama mereka. 


ketika dia menjemputnya di gudang bar itu, dia benar-benar 
merasa menemukan hal yang dia lewatkan dalam hidupnya, 
seperti dia adalah harta karun yang tanpa disadarinya. 


Dia ingin membuatnya menjadi miliknya sekarang. 


Namun, dia tidak ingin kehilangannya, jadi dia harus 
menunggu. 


lu Tingxiao mengambil selimut dan bantal dari belakang, 
menyesuaikan suhu AC, lalu berbaring di sampingnya dan 
mencium keningnya. 


Selamat malam, gadisku. 
Pagi selanjutnya. 
Ning Xi bangun dalam pelukan hangat. 


dia mengangkat tangan untuk menggosok matanya, dan 
melihat potongan daun hijau dari jendela di atas kepalanya. 
Sinar matahari yang cerah dan indah mengalir melalui 
celah-celah dedaunan dan menyinari tubuhnya dengan 
hangat. Bahkan ada kicauan merdu dari burung ... 


Erm, dimana dia? 


menurunkan matanya untuk mengamati sekelilingnya, dia 
terkejut menemukan bahwa dia benar-benar tidur di dalam 
mobil. Lebih tepatnya, tidur dalam pelukan Lu Tingxiao. 


Apa. Itu. Heck! 


Ning Xi dengan panik mencoba untuk bangun, dan 
kepalanya terbentur atap mobil- itu sangat menyakitkan 
sehingga dia mengertakkan gigi karena sakit. 


Dia Lu Tingxiao di dalam mobil 


Sial, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa dia berada dalam 
situasi seperti itu saat dia bangun !? 


sulit untuk tidak salah paham dengan pemandangan di 
hadapannya! 


"Apa yang kamu pikirkan?" 
Ning Xi menggigit jarinya dengan cemas, pikirannya kacau 


balau. Dia menjawab tanpa sadar: "Saya sedang berpikir 
apakah saya berhubungan seks di dalam mobil dengan raja 


iblis jahat saat mabuk tadi malam, ini sangat menakutkan 


Raja iblis jahat seks mobil ? Jika seperti yang Anda katakan, 
apakah Anda pikir Anda akan memiliki kekuatan untuk 
melompat-lompat dan membiarkan imajinasi Anda menjadi 
liar pagi ini? Dari suara pria itu, Anda bisa tahu bahwa dia 
menahan amarahnya dan mengertakkan gigi. 


AH- Ning Xi terlambat mengetahui bahwa Lu Tingxiao sudah 
bangun. Dia sangat ketakutan sehingga dia melompat dan 
hampir menabrak kepalanya lagi. Untungnya, Lu Tingxiao 
sudah siap dan menggunakan tangannya untuk melindungi 
bagian atas kepalanya. 


Tuan Tuan Lu 


Panggil aku dengan namaku. Nada bicara lu Tingxiao agak 
dingin. 


Dia akan memanggilnya Tuan Lu ketika dia mencoba 
menjauhkan diri, dan memanggilnya Tuan Lu ketika dia 
takut padanya. Dia sama sekali tidak menyukainya. 


ning Xi bertanya-tanya apakah itu salah persepsinya, tapi 
sepertinya sesuatu tentang Lu Tingxiao telah berubah 
dalam satu malam 


Bab 43: Bite Me Again 


Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa bukan dia yang 
berubah, melainkan bahwa dia telah menyembunyikan jati 
dirinya dan dia tidak pernah benar-benar memahaminya. 


Tatapan mata ning Xi secara tidak sengaja mendarat di 
bekas darah di punggung tangannya, dia bertanya, "Lu ... Lu 
Tingxiao, apa yang terjadi dengan tanganmu?" 


Lu Tingxiao melirik lingkaran bekas gigi itu, lalu 
menatapnya dengan sedikit senyuman, "Bagaimana 
menurutmu?" 


ning Xi menelan sekali, "Tanda gigi ini ... terlihat sedikit 
familier ..." 


Ada jejak pujian dalam ekspresi Lu Tingxiao, Terlihat bagus. 


"Uh, terima kasih atas pujiannya." Ning Xi terbatuk sekali 
dan tersenyum canggung sebelum dia bertanya dengan 
hati-hati, "Saya melakukan itu?" 


Apakah Anda pikir saya menjebak Anda? Anda bisa 
menggigit saya lagi untuk membandingkan. " Lu Tingxiao 
menyarankan, sebelum menawarkan tangannya padanya. 


Ning Xi melambaikan tangannya, malu, Tidak perlu, sama 
sekali tidak perlu untuk itu! Aku akui! Saya akui bahwa saya 
adalah pelakunya! Meskipun apa yang terjadi tadi malam? 
Saya tidak ingat banyak setelah minum, saya hanya ingat 
bahwa saya memasuki kamar kecil, dan saya tidak dapat 
mengingat apa pun setelah itu Bagaimana saya bisa 
kembali ke sini? 


Kamu pingsan di toilet wanita dan aku masuk untuk 
menggendongmu. Anda menolak untuk pergi dengan saya 
dan bahkan menggigit saya. " Jawaban lu Tingxiao 
sederhana dan ringkas. 


Ning Xi tercengang, "Kamu ... Kamu memasuki toilet wanita 


Dia benar-benar telah melakukan dosa besar! Raja iblis jahat 
telah mengorbankan terlalu banyak ... 


Lalu kenapa aku tidur di mobil? Ning Xi mengumpulkan 
cukup keberanian untuk bertanya. 


"Karena kamu menolak berpisah dengan kekasih kecilmu." 
Lu Tingxiao menekankan dua kata 'sayang kecil' dengan 
nada ringan. 


Ning Xi melirik ke mobil yang dia idolakan begitu lama, dan 
langsung percaya apa yang dikatakan Lu Tingxiao. 


Maafkan aku, aku telah membuat masalah untukmu! ning Xi 
meminta maaf dengan lemah. 


Dia merasa sangat malu karena telah menyebabkan begitu 
banyak masalah, padahal baru malam kedua dia menginap. 


Lu Tingxiao tidak menerima kata-katanya, tetapi 
melontarkan pertanyaan yang tampaknya tidak 
berhubungan, "Mengapa kamu minum begitu banyak tadi 
malam?" 


mendengar ini, ekspresi Ning Xi berubah serius. 


Melihat perubahan ekspresinya yang tiba-tiba, binatang 
tidur di hati Lu Tingxiao mulai bergerak. 


Ning Xi tidak memiliki kebiasaan berbagi kekhawatiran 
pribadinya dengan orang lain. Namun, rasanya sangat 
mengerikan menyimpannya di dalam hatinya sehingga dia 
harus berbagi. Dia bersandar tanpa tulang di kursinya dan 
menoleh ke atas untuk melihat tanaman hijau di atas 
kepalanya saat dia bergumam, "Aku takut peranku sebagai 
Meng Changge ... hilang ..." 


Keheranan melintas di wajah Lu Tingxiao, "Mengapa?" 


Karena ini hanya peran kecil sebagai pemeran utama wanita 
pendukung, saya tahu Anda mungkin tidak memahami 
perasaan saya karena Anda adalah seorang CEO. Anda tidak 
tahu seberapa keras saya bekerja untuk hari ini, Anda tidak 
tahu betapa bahagianya saya mendapatkan peran ini ... 
Anda semua tidak tahu ... "Saat dia berbicara, Ning Xi tiba- 
tiba mengangkat tangan untuk menutupinya. mata. 


lu Tingxiao berasumsi bahwa dia telah kehilangan kendali 
atas Su Yan dan tidak pernah berpikir bahwa penyebabnya 
adalah hal lain. 


Dia tidak kesal karena Su Yan. Sebaliknya, dia kesal karena 
dia telah kehilangan peran itu? 


Kemuraman yang dia rasakan sepanjang malam menghilang 
dalam sekejap. Namun, melihat betapa kesalnya gadis itu, 
hatinya terkepal karena simpati. 


Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya 
mimpinya bagi dia? 


Jika tidak, mengapa dia terus dengan keras kepala mendaki 
ke atas selangkah demi selangkah meskipun mengetahui 
bahwa ada jalan pintas yang bisa dia ambil? 


Jangan sedih, kamu sudah melakukannya dengan sangat 
baik. Lu Tingxiao menggeser kepala gadis itu untuk 
bersandar di dadanya. 


Jadi pelakunya bukanlah Su Yan, tapi Ning Yaohua. 


Ning Yaohua adalah sponsor terbesar untuk film "Land 
Under Heaven", dan pada akhirnya dia berhak memutuskan 
pemerannya. 


tidak ada yang diizinkan untuk menggertak gadisnya, 
bahkan ayahnya sendiri. 


Bab 44: Kemampuan Menggoda Terbangun 


Setelah Ning Xi akhirnya tenang, dia menyadari bahwa dia 
telah menangis dalam pelukan Lu Tingxiao selama setengah 
jam. 


Itu terlalu mengejutkan 


Tidak termasuk saat-saat ketika dia harus menangis karena 
syuting, dia tidak benar-benar menangis selama lima tahun 
penuh. 

"Uh, maaf, aku mengotori pakaianmu ..." Ning Xi merasa 
malu setelah melihat kekacauan yang dia buat dari kemeja 
Lu Tingxiao. 


Sudut bibirnya sedikit terangkat, "Ini suatu kehormatan 
untuk bajuku." 


Ning Xi segera linglung, dan jantungnya berdetak kencang 
karena pukulan itu. 


Dia selalu berpikir bahwa Lu Tingxiao adalah tipe jenius 
yang memiliki IQ tinggi dan EQ rendah. 


Siapa sangka ketika dia akan mematikan ketika dia mulai 
menggoda! 


Dia cemburu! Dia bahkan lebih baik dalam menjemput gadis 
daripada dia! 


lu Tingxiao merapikan helai rambutnya yang berantakan 
seolah alami, Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? 
Temukan kaki yang jauh lebih besar untuk dipeluk? 


Ning Xi berkedip, tidak mengerti, "Hah? Apa maksudmu, 
menemukan kaki yang lebih besar untuk dipeluk? 


Kamu bilang kamu ingin menemukan kaki yang besar untuk 
dipeluk tadi malam, dan bahkan mengatakan bahwa kakiku 
tidak cukup besar. Lu Tingxiao menatapnya dengan penuh 
arti. 


Ning Xi batuk terus menerus, dan hampir mati tercekik oleh 
air liurnya sendiri. 


Sial, berapa banyak kejahatan yang terjadi tadi malam 


Tuan Lu, saya terlalu mabuk tadi malam, jadi jangan 
memasukkan kata-kata saya ke dalam hati! Kakimu sudah 
pasti cukup besar, kaki terbesar untuk dipeluk di ibu kota 
adalah milikmu! Wajahnya penuh dengan sanjungan, tapi 
dia merasa ada arti lain dari kata-katanya setelah 
mengatakannya 


lu Tingxiao sedang dalam suasana hati yang baik setelah 
merasa tersanjung. Humor berdesir di matanya saat dia 
berkata, "Lalu kenapa kamu tidak memelukku?" 


"Aku ... aku ... aku ..." Ning Xi tergagap untuk beberapa saat 
tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 


lu Tingxiao mengusap kepalanya dan memutuskan untuk 
melepaskannya, "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. 
Ayo kembali ke rumah untuk tidur, Anda akan 
membutuhkan energi untuk mengatasi tantangan yang 
akan datang. Atau apakah Anda ingin tinggal lebih lama 
dengan kekasih kecil Anda? 


Tidak, tidak perlu untuk itu, ayo kita kembali ke rumah! Dia 
secara alami sangat ingin keluar dari mobil. 


Setelah keluar dari mobil, Lu Tingxiao berdiri di samping 
pintu mobil dan tiba-tiba berhenti bergerak. 


Ning Xi menggaruk kepalanya, "Apa yang terjadi?" 
Lu Tingxiao melangkah ke semak. 


dia mengikuti dengan rasa ingin tahu, dan melihat Tuan 
Kedua Lu membawa kamera di tangannya, tidur nyenyak di 
semak-semak dengan anggota badan miring. 


Dia tahu bahwa di bawah panji Zaman Keemasan, tidak 
hanya ada perusahaan manajemen, tetapi juga lebih dari 
300 media. kedua Tuan Lu dianggap sebagai bos dari semua 
paparazzi. 


Tapi bukankah orang ini terlalu konyol, dia tidak akan 
melewatkan gosip saudaranya sendiri ... 


Sudut mulut Ning Xi bergerak-gerak, Tuan Kedua ini 
haruskah kita membangunkannya? Bukankah dia akan 
masuk angin seperti ini? " 


lu Tingxiao mengangguk dan menendangnya. 

Lu Jingli bangun dengan teriakan. 

Dia mulai menangis saat dia bangun, "Kamu keterlaluan! 
Mengapa jendela mobil ini begitu kedap air! Saya tidak bisa 


melihat ke dalam apa pun yang saya gunakan! " 


lu Tingxiao memandang rendah kakaknya yang konyol 
dengan sikap dominan, "Datanglah ke ruang kerjaku nanti, 
ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan untukku." 


Oh ~ Lu Jingli mengusap matanya dan membersihkan 
dirinya dari debu saat dia berdiri. tatapannya beralih tanpa 


henti di antara keduanya saat dia bergumam, "Kenapa 
mobilnya tidak bergetar! Jangan beri tahu saya bahwa saya 
melewatkan momen ini? Itu tidak mungkin! Dengan stamina 
saudara laki-laki saya, mobil akan bergetar paling tidak 
sepanjang malam 


Ning Xi: "Mengapa kamu sangat memahami stamina 
kakakmu ..." 


mudah bagi orang untuk salah paham, Anda tahu! 


Lu Jingli menggaruk kepalanya, Itu karena ketika dia 
memukuli saya, dia bertahan sepanjang malam! 


Ning Xi: 
Baiklah, kamu menang! 


Setelah kembali ke kamar yang telah disiapkan Lu Tingxiao 
untuknya, Ning Xi benar-benar tidak bisa berkata-kata. 


hanya dalam satu malam setengah hari, kamar tamu telah 
direnovasi total. 


Gaya kamar awalnya bersih dengan warna sejuk, namun 
telah diubah menjadi kamar nyaman dengan warna hangat. 
Tak hanya itu, lemari pun dipenuhi deretan pakaian serba 
seukuran dirinya. dari piyama hingga pakaian rumah hingga 
gaun pesta, bahkan aksesori dan tas semuanya edisi yang 
sangat terbatas 


Dia hanya kaya secara tidak manusiawi 
Bab 45: Menampilkan Rasa Syukur 


"Apa yang salah? Kamu tidak puas? Lu Tingxiao berdiri di 
belakangnya. 


Ning Xi menyentuh dahinya, "Ini bukan masalah kepuasan 


Lalu apa yang salah? 
CEO Lu 
Gunakan nama saya. 


"Oke, Lu Tingxiao, bukankah menurutmu kamu 
memperlakukanku .. sedikit terlalu baik?" Dia 
memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia tidak 
bisa menahan kesalahpahaman. 


Kamu akhirnya sadar. Lu Tingxiao terlihat seperti telah 
mengajarkan sesuatu kepada seorang anak. 


Ning Xi: 


melihat ekspresi konfliknya, mata Lu Tingxiao menjadi gelap 
untuk sesaat sebelum kembali normal, Kamu 
menyelamatkan Harta Karun Kecil, dan Harta Karun Kecil 
masih membutuhkan bantuanmu untuk waktu yang sangat 
lama. Apakah ada yang salah dengan memperlakukanmu 
dengan baik? 


dia berhenti sejenak, lalu menatapnya, "Atau apakah Anda 
ingin saya menggunakan metode lain untuk menunjukkan 
rasa terima kasih saya?" 


Jadi dia baru saja salah memahami niatnya. Sebuah batu 
besar yang dia bawa di dalam hatinya sepertinya telah 
menetap. dia dengan cepat melambaikan tangannya dan 
berkata, "Tidak, tidak, ini baik-baik saja ... ini cukup bagus 


Dia tidak akan menyebutkan cara lain untuk menunjukkan 
rasa terima kasihnya. 


Ning Xi tidak pernah bisa berlari di lingkaran yang sama 
dengan seseorang seperti Lu Tingxiao. jika dia tahu tentang 
masa lalunya yang kotor, dia mungkin tidak akan 
membiarkannya bertemu Harta Kecil lagi. 


Ini masih pagi, istirahat sebentar. Turun untuk sarapan 
nanti. 


"Baik." 


Setelah Lu Tingxiao pergi, Ning Xi berbaring di tempat tidur 
besar yang nyaman, dalam keadaan terjaga. 


bagaimana dia bisa tertidur ketika dia menunggu kabar 
buruk? 


Meski direksi senang dengannya, bukan berarti mereka bisa 
menahan tekanan dari sponsor. 


Akhirnya, dia tidak bisa lagi duduk dan menunggu 
kematiannya. 


ning Xi duduk dan membuka laptopnya untuk login ke MSN. 
My Lonely Empty Loss: Apakah Anda di sana? 


Raja Iblis yang Rusak: Wow, Nona Bintang Besar Ning. Anda 
bebas menghubungi petani seperti saya? 


My Lonely Empty Loss: Apakah Anda punya uang? Bisakah 
Anda meminjamkan saya 8 juta? 


Raja Iblis yang Rusak: Apa yang terjadi? 


My Lonely Empty Loss: Tolong jangan tanya alasannya. 


Raja Iblis yang Rusak: Saya baru saja menginvestasikan 
uang cadangan saya ke sebuah kilang anggur, itu akan 
memakan waktu. 


My Lonely Empty Loss: Berapa lama? 
Raja Iblis yang Rusak: 3 hari. 
My Lonely Empty Loss: Terima kasih. 


Raja Iblis yang Rusak: Heh heh, sayangku. ini pertama 
kalinya Anda benar-benar meminta sesuatu dari saya. 


My Lonely Empty Loss: Kapan Anda akan kembali ke China? 
Aku akan menjemputmu. 


Raja Iblis yang Rusak: Ning Xi, kamu tidak berperasaan! 


Melihat Raja Iblis yang Rusak telah offline, Ning Xi merasa 
tertahan di dalam hatinya. 


dia tidak ingin berutang budi kepada siapa pun jika dia 
tidak bisa menahannya, terutama karena orang ini adalah 
salah satu mantannya. 


Meskipun dia tahu bahwa dia telah menyakitinya dengan 
melakukan pertukaran yang setara seperti ini, dia tidak 
punya pilihan lain. 


dia telah lama kehilangan kemampuan untuk merawat, dan 
dia tidak pernah ingin merasakannya lagi. 


Adapun alasan mengapa dia tidak meminjam uang dari Lu 
Tingxiao, dia sudah terlalu terlibat dengan keluarga Lu. Dia 
sama sekali tidak ingin terlibat lebih jauh dengan mereka, 
terutama dengan masalah uang. 


Setelah satu jam, Ning Xi akhirnya menerima telepon. 


Itu adalah Chang Li. 


Ning Xi menekan telapak tangannya dan menarik napas 
dalam-dalam sebelum dia menerima panggilan, "Halo?" 


Jangan lupa bahwa syuting dimulai besok pagi pukul 9. Naik 
mobil sendiri ke sana. Aku harus menjaga Xueluo, jadi aku 
tidak punya waktu untuk menjagamu. Anda bahkan tidak 
membutuhkan saya karena Anda sangat mampu! " Chang Li 
masih setajam biasanya. satu-satunya perbedaan adalah 
nadanya sangat buruk hari ini, seolah-olah Ning Xi 
berhutang 8 juta dolar padanya. 


"Apa? Kami sedang syuting? " Ning Xi tercengang. 


"Apakah kamu masih tidur? Bangun! Kamu tidak boleh 
terlambat di hari pertama! Nada suara Chang Li tidak sabar, 
dan dia segera menutup telepon. 


ning Xi memegang ponselnya dan tetap linglung untuk 
waktu yang lama. 


Apa yang terjadi? Dia masih di dalam? 


Dia bergegas turun dari tempat tidur dan mondar-mandir di 
sekitar ruangan, dan akhirnya memutar nomor sutradara, 
"Halo, Direktur Guo. Maaf sudah mengganggumu sepagi ini, 
tapi ada yang ingin kutanyakan padamu! 


"Anda bertanya tentang masalah Direktur Ning yang 
mencoba mengalihkan Anda?" 


"Iya." Hati Ning Xi terkepal, Ning Yaohua telah melakukan 
persis seperti yang dia katakan. 


